


EDISI 09/2010 | HARGA Rp45.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp47.000] 


INF0 





NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE 


EASILY UPDATE YOUR TWEET 


TWITTER SOFTWARE 


Nikmati kemudahan ber-tweet ria di Twitter dengan 
10 aplikasi Twitter pilihan untuk desktop Linux ; x 


software, 
Bulan K 
seluk lg m 


Mudah a tanpa hadir di kelas ps2 
an distro S | 


an dan beo pa i CI Ver od I = 


Distro Citra 































| 














O 





Atur file dan folder 






























agar menjadi lebih rapi dan mudah digunakan. = 
=N 

kelola sumber daya Rasa Lo ka = 

l manusia dan aset penting perusahaan. - — Á 
— _ (|) 






























Deteksi keberadaan laptop yang D u ku n g D rod u k == 
dicuri melalui informasi yang dikirimkan via Internet. — 
—— a dalam negeri lewat | = 








SD 9 








Permainan Real bg BlankOn 6. 0 [^62] 





$921AJ85 qam 


GG99 |Z// LZO XEd 
vP99 LZLL LZ0 '££99 [2/¿ 120 dil 
Lep9L yodag ‘wele BABY uejep 'pg/2 HOIA Iuliey oxng 


NOILNTOS LINYALNI JINISIdd 1V101 


166 L BILIS eULeY BUNSOH pesmi) INOA 


NO9 140 IYOANI 








INFO 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 
Supriyanto (Koord.), Aditya Wardhana, 
Alexander P.H. Jularso, Denie Kristiadi, 

Fajar Anggiawan, Rully Novrianto, 
Sylvia Agustina Inamora, Suherman, 
Tri Waluyo, Wawa Sundawa, Zaky Abdurrachman 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Febriyanti 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENCETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


Tata InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
stress Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 





EDITORIAL 


PILIH MOUSE ATAU 
KEYBOARD? 


Harga kedua perangkat komputer ini hampir 
sama. Colokannya juga bisa sama, misalnya 
USB. Tapi, fungsinya untuk menjalankan 
program di desktop Linux jauh berbeda. Mouse 
identik dengan menu di desktop, sedangkan 
keyboard identik dengan perintah di Terminal. 
Selalu ada beberapa pilihan dalam menjalankan 
program di Linux, yakni menggunakan mouse 
untuk memilih menu-menu, atau menggunakan 
keyboard untuk menjalankan perintah melalui 
Terminal, atau gabungan keduanya. 

Tulisan ini bukan untuk menentukan mana 
yang paling baik, namun untuk menunjukkan bahwa keduanya 
punya kelebihan dan kekurangan. Banyak artikel atau tutorial di 
InfoLINUX yang menunjukkan kedua cara menjalankan program 
di Linux, melalui menu atau GUI (Graphical User Interface) dan 
melalui perintah di Terminal atau TUI (Text User Interface). 

Contoh pertama, apa dilakukan untuk mengubah foto digital 
besar dengan resolusi 6 MP atau 3000 x 2000 pixels menjadi foto 
kecil 1000 x 665 pixels? Anda dapat menggunakan pengolah 
gambar GIMP untuk membuka file foto itu, lalu mengeditnya. Klik 
menu Image | Scale Image, lalu ubah angka 3000 menjadi 1000, 
tekan Enter atau klik Scale, klik Save atau Save as, dan terakhir 
klik Save kembali. Cukup panjang, bukan? Dengan tujuan yang 
sama, di Terminal, Anda cukup masuk ke direktori yang ada file 
foto itu, lalu jalankan perintah “convert -resize 1000 file foto be- 
sar.jpg file foto kecil.jpg”. Bagaimana untuk banyak file? GIMP 
harus melalukan satu per satu, sedangkan perintah di terminal 
dapat melakukannya dengan sekali perintah. 

Contoh kedua, apa yang dilakukan untuk menambah account 
pengguna baru di Linux? Di desktop Ubuntu, gunakan menu 
System | Administration | Users and Groups, lalu klik Add. Jika 
tidak login sebagai root, akan diminta memasukkan password, lalu 
menuliskan nama pengguna, memasukkan password pengguna dua 
kali, dan klik Closed. Bandingkan dengan perintah di Terminal. 
Anda cukup mengetikkan “sudo useradd nama pengguna”, diikuti 
Enter. Untuk memberi password kepada pengguna, jalankan perin- 
tah "sudo passwd nama pengguna” dengan password bebas. m 





— 


o 





Rusmanto Maryanto (rus@infolinuxcoidJ 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 
BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 


terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedia LINUX DIS 


ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe @infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 





www .infolinux.web.id INFOLINUX = 09/2010 3 


INDEKS 


-LINUX 


Edisi 09/2010 
Utama 


E | [24] 10 Aplikasi Desktop Twitter 












Violetland 0.2.10 
WebCollab 2.70 
StoreMan 1.32 
Warzone 2100 2.3.1 
Hamsi Manager 0.8.62 
Asunder 2.0 

Lyrics Screenlet 0.7.0 
NixSnapr 1.0 
































Komunitas 

[30] Seminar di Poltek Harapan 
Bersama Tegal 

[80] Komunitas Open Source Adakan 

IOSA 2010 


Praktik Instan 
[32] Aplikasi Pendidikan Online 


Net Admin 

[86] Audit Akses File/Direktori Shared 
pada Samba Server 

[38] Daftar Warnet Berbasis Linux 

di Indonesia 











Tutorial 









[40] Pengenalan Dasar Format Seriali- 
sasi Data JSON dan YAML 
M A [48] Menyaring Internet dan Belajar 
20 dengan Sabily 


yn 


Kaltura 


creating together 






[52] Ekspor Data MySQL ke PDF 
[54] Permainan Tebak Kata 


Workshop 

[58] Menggunakan Nama sebagai Ad- 
dress 

[58] Bandingkan Dua Bilangan dengan 
delta () 

[59] Konversi Binari ke Desimal, Oktal, 
dan Heksa 

[59] Konversi Desimal ke Binari, Oktal, 

dan Heksa 

Animasi Teks Sederhana 

Input Password tanpa Echo 

Import Modul dengan Modul imp 

BlankOn 6.0: Distro Lengkap 

Buatan Indonesia 


[64] Kuis InfoLINUX 




























[3] Editorial [14] Surat Anda 








Indeks Distro 






























[17] BlankOn 6.0 
Aktual [17] Sabily 10.04 [66] Edisi Mendatang 
[5] Red Hat dan Cisco Integrasikan 
Teknologi Virtualisasi Game 
[5] Kaltura 2.0 CE [18] FlightGear 2.0.0 
Kolaborasi GNOME & LiMO [18] Stellarium 0.10.5 
[6] Migrasi Proyek Open Source Adobe 
ke SourceForge Buku 
[6] Sejuta Repositori di GitHub [19] Fedora 12 
[6] Distro Warnet Zencafe 2.0 [19] Mandriva 2010 
[19] openSUSE 11.2 
Opini 
(81 Budi Rahardjo: Pasar Dunia Maya Software Pilihan 
Indonesia [20] OrangeHRM 2.5.0.6 
[10] Michael S. Sunggiardi: Membuat [21] Cheese 2.30.1 
Komputer Murah [21] Google Chrome 5.0.375.99 
[21] PeaZip 3.2.1 
[12] Tip & Trik [21] Prey 0.3.73 





4 09/2010 m INFOLINUX www. .infolinux.web.id 


AKTUAL 


Red Hat dan Lisco Integrasikan Teknologi Virtualisasi 


source terkemuka di dunia, dan 

Cisco, pemimpin industri jaringan 
dunia, memperkuat kolaborasi mer- 
eka dalam menyediakan solusi vir- 
tualisasi dengan mengintegrasikan 
teknologi Cisco Virtual Network 
Link (VN-Link) dan Red Hat Enter- 
prise Virtualization. Dengan ini, para 
pelanggan Red Hat dan Cisco akan 
mendapatkan peluang untuk menca- 
pai performa yang lebih baik, visibil- 
itas dan kontrol jaringan yang jauh 
lebih baik, serta mengurangi total 
biaya kepemilikan dalam pemanfaat- 
an virtualisasi data center. 

Integrasi Cisco Unified Computing 
System Virtual Interface Card den- 
gan Kernel-based Virtual Machine 
(KVM) hypervisor yang terdapat pada 


Kaltura 2.0 CE 


altura, perusahaan 
eoa platforn 

video online berbasis 
open source, telah mengu- 
mumkan rilis dari Kaltura 
2.0 Community Edition 
(CE). Kaltura mendukung 
banyak format video, ter- 
masuk Adobe Flash, Mic- 
rosoft Silver- Mie. 
light, HTML 50: 
5 video, dan "n 
dapat terinte- 
grasi  secara 
mudah  den- 


n: Hat, penyedia solusi open 


mengelola aplikasi rich-me- 
dia, dan mengembangkan 
beragam alur pekerjaan 
online untuk video. Perang- 
kat lunak ini juga sangat 
cocok ditempatkan pada 


Kaltura CE 


Kaltura 


creating together 


Red Hat Enterprise Virtualization 
bertujuan untuk membuat domain 
jaringan dan virtualisasi semakin 
menyatu sehingga dapat mempermu- 
dah pemanfaatan data center. Inte- 
grasi ini menciptakan infrastruktur 
jaringan secara logikal yang akan 
memberikan visibilitas, kontrol, dan 
konsistensi jaringan untuk virtual- 
isasi, tanpa harus mengorbankan 
kinerja. 

Brian Stevens, Chief Technology 
Office dan Vice President Engineer- 
ing Red Hat, menjelaskan dengan 
integrasi antara Cisco Unified Com- 
puting System dan Red Hat Enterprise 
Virtualization, Red Hat menawarkan 
peningkatan kinerja virtualisasi ke- 
pada para pelanggan. Dari pihak 
Cisco, Ed Bugnion, Chief Technology 


D redhat 


fafie 
CISCO. 


Officer, Server Access and Virtualiza- 
tion Cisco, mengatakan dengan kom- 
binasi antara Cisco Unified Compu- 
ting System dan Red Hat Enterprise 
Virtualization, perusahaan dapat 
memanfaatkan inovasi dari Cisco 
yang didukung oleh komunitas open 
source, sehingga menghasilkan ling- 
kungan infrastruktur virtual yang 
yang terbuka dan terintegrasi. m 


Kolaborasi GNOME & LiMo 


konsorsium 


sistem operasi 


sis, optimasi 
mesin pencari 


dan pening- | open source”. 


ayasan GNOME dan 
Ys LiMo, sebuah 
industri 

yang berdedikasi membuat 


berbasis 
Linux untuk  perangkat 


pada “kerja sama 
erat pada inovasi 


kat yang menggunakan 
platform LiMo. Bagian 
terpenting dari platform 
LiMo, termasuk produk 
dan layanan yang dibuat 
oleh pengembang GNOME, 


server lokal atau server | mobile, telah membuat | yakni proyek GNOME 
berbasis komputasi awan. | pengumuman | Mobile, termasuk 
2.0 memiliki | kalau mereka a «d . Glib, GTK+, D- 
fitur yang me- | telah menjalin ke- ^. R9 š et Bus, GStreamer, 

liputi kemam- | mitraan yang ‘erp - dan BlueZ. 
puan anali- | memiliki tujuan =" ! 9*'* Yayasan LiMo 


akan bergabung 
dengan Dewan 
Penasihat Yaya- 


gan beragam aplikasi Con- 
tent Management System 
(CMS), seperti Drupal, 
Joomla, Wordpress, 
Alfresco, dan Moodle. 
Kaltura CE mempermu- 
dah pengguna untuk me- 
manajemeni video, mener- 
bitkan video, membuat 
sindikasi dan monetisasi, 
serta menyediakan kerang- 
ka kerja yang kuat untuk 


www.infolinux.web.id 


katan akses. Kaltura Mana- 
gement Console juga telah 
menyertakan sebuah edi- 
tor video online dan konsol 
admin tingkat enterprise 
yang mendukung beberapa 
penggunadan fungsi penga- 
wasan. Kaltura 2.0 CE 
dapat di-download dari url 
http://www.kaltura.org/ 
downloads, dan memiliki 
lisensi AGPLv3.m 


A : 
LiMo 
Stormy Peters, 


GNOME Foundation Exe- 
cutive Director, menga- 
takan kalau pihaknya sa- 
ngat senang dapat bekerja 
sama dengan mitra komer- 
sial seperti yayasan LiMo, 
untuk memastikan bahwa 
teknologi GNOME Mobile 
dapattersedia pada perang- 
kat mobile dan dapat ter- 
hubung dengan perang- 


san GNOME, se- 
dangkan Yayasan GNOME 
akan menjadi Penghubung 
Partner Industri Yayasan 
LiMo. Morgan Gillis, Di- 
rektur Eksekutif Yayasan 
LiMo, mengatakan kalau 
kerja sama antara LiMo 
dan GNOME akan menye- 
diakan dukungan penting 
bagi komitmen yang telah 
dibuat. m 


INFOLINUX H 09/2010 


5 


AKTUAL 
Migrasi Proyek Üpen Source Adobe ke SourceForge 


6 


balik kesuksesan Adobe Photo- 

shop, yakni Adobe, mengumum- 
kan kalau mereka telah bermitra 
dengan SourceForge untuk memper- 
luas solusi open source yang mereka 
tawarkan. Dengan ini, para pengem- 
bang dapat memiliki fleksibilitas 
yang lebih dengan proyek terkait. 
Pada dasarnya, semua standar dan 
aplikasi berbasis open source yang 
dibuat oleh Adobe, akan ditempat- 
kan dan dikelola di SourceForge me- 
lalui platform situs pengembangan 
SourceForge yang baru. 

Adobe telah membuat klasifikasi 
kelompok dari semua proyek ber- 
basis open source miliknya, hosting 
untuk source code, spesifikasi dan 


mI besar yang berada di 


kontribusi kepada organisasi pem- 
buat standardisasi, di bawah ben- 
dera Open@Adobe. Situs baru untuk 
mengelola proyek open source milik 
Adobe ini, kini berlokasi di url Attp:// 
sourceforge.net/adobe. 

Dave McAllister, Direktur Open 
Source dan Standar di Adobe, menu- 
liskan dalam sebuah posting blog di 
http://blogs.adobe.com, kalau pada 
14 Juli 2010, Adobe telah menjalin 
kemitraan dengan SourceForge, dan 
juga mengumumkan pembukaan situs 
OpenG Adobe, sebagai lokasi baru di 
SourceForge untuk para pengem- 
bang yang ingin turut berkontribusi. 
Dave juga menambahkan, pihaknya 
telah menghabiskan banyak waktu 
untuk melihat berbagai solusi yang 


ada. Untuk 
terlibat di 
open source, 
berarti 
suatuproyek 
harus men- 
jadi terbuka 
untuk dapat 
dilihat peng- 
guna sebanyak mungkin. 

Bagi Adobe, bersifat terbuka me- 
miliki arti untuk turut terlibat dalam 
banyak aspek teknologi, standar, 
spesifikasi, komunitas, konten, dan 
source code. Solusi yang diberikan 
oleh Adobe memasukkan semua 
elemen ini. Jadi singkatnya, Adobe 
ingin melakukan lebih dari sekedar 
memberi akses ke source code. m 





Sejuta Repositori di GitHub | Distro Warnet Zencafe 2.2 


Hub mengumumkan | (VCS). 


kalau layanan reposi- 


B. pengembang Git- 


Git version control system 
Setelah beberapa 
tahun, layanan Git men- 


omunitas Zenwalk, 
pada 12 Juli 2010 lalu, 


telah mengumumkan 


untuk mendukung proto- 
kol Yahoo! Messenger. 
Dari keterangan rilis 


tori mereka telah mencapai 
sebuah tonggak utama, di- 
mana layanan mereka telah 


mencapai sejuta proyek 
Git repositori pada ming- 
gu akhir di 
bulan Juli 


2010. Menurut 
Scott Chacon, 
GitHub VP 


of Research 
and Develop- 
ment, sekitar 
60% proyek merupakan 


repositori penuh, dan 40% 
sisanya hanya berupa ring- 
kasan atau potongan kode. 

Layanan ini mulai di- 
luncurkan pada bulan Feb- 
ruari 2008, dimana GitHub 
menjadi layanan penyim- 
panan source code berbasis 
web yang digunakan oleh 
Linus Torvald's sebagai 


09/2010 E INFOLINUX 





jadi semakin berkembang 
dan semakin populer. Pada 
September 2009, GitHub 


memindahkan lokasi 
server milik mereka dari 
Engine Yard 


ke Rackspace, 
untuk menye- 
suaikan dengan 
laju pertumbu- 
han pengguna. 
GitHub 
memperoleh 
pemasukan dari pengguna 
individu atau perusahaan 
yang menginginkan repo- 
sitori secara privat. Bagi 
proyek open source, tidak 
perlu membayar untuk 
menggunakan layanan ini. 
Mereka akan mendapatkan 
akses ke repositori penggu- 
na umum dan kemampuan 
untuk berkolaborasi. m 


ketersediaan rilis dari Zen- 
cafe 2.2, distro berbasis 
Zenwalk yang dirancang 
untuk digunakan oleh kafe 





yang diberikan, versi Zen- 
cafe berbasis Zenwalk 6.4 
dan menggunakan kernel 
2.6.33.4. Zencafe dituju- 


Internet/warnet. Zencafe | kan untuk desktop warnet, 
2.2 dibuat yang telah 
berbasis- diubah 
kan Zen- p». p a d a 
walk 6.4, Aga beberapa 
dan telah | = bagian 
dilengkapi sehingga 


Kernel Linux 2.6.33.4, dan 
sejumlah paket populer 
yang terdapat di Linux, 
seperti Mozilla Firefox 
3.6.6 dan Pidgin 2.7.1. 
Untuk para pengguna 
setia Yahoo! Messenger 
yang ingin menggunakan 
webcam,  Zencafe juga 
telah menyertakan aplikasi 
GYachE Improved instant 
messenger yang menawar- 
kan dukungan webcam 


mudah untuk dioperasi- 
kan, bahkan oleh pengguna 
yang tidak memiliki latar 
belakang teknis. Termasuk 
software untuk auto re- 
covery seperti Deep Freeze 
dan Mahawa sebagai paket 
billing Internet. Bagi peng- 
guna yang ingin mencoba 
distro ini, dapat mene- 
mukan file iso Zencafe 2.2 
dalam ekstra DVD Info- 
LINUX edisi ini. m 


www.infolinux.web.id 


idnet 


SATELLIITE NETWONK 


SALILITILU SEN VÀ 
i 1 n Di — | 








! 





A. m s s= H n = a h | F | E | ' 
.. Komunikasi tanpa gangguan, 
dimanapun dan kapanpun ..... 










a = at 
Ë 
| 





` LI 


kan NA 


aa 4 _ 
ka. 4 
Gss. 


|| VoIP Surveillance ANA 





a 
: — 
ja 


gt 


A 


| NG, 
a7 epi? 
- h - 
š = I 4 ; 





— 
Z 











Nang 





EE © 


Memperkenalkan 
IDNet Broadband Satellite 


Corporate VSAT Network. Jangkauan diseluruh nusantara 
99.8 % service level guarantee private network. 
Dukungan teknis 7 x 24 jam. Pelayanan responsif. 

harga kompetitif on line 24 jam. Frekuensi C-band, 

tahan seqala cuaca. 


Gd. cyber Lt.9 Jl. kuningan Barat No.8 
Jakarta - Indonesia 

Telp. (021) 526 0626 Fax. (021) 526 06 27 
Email. sales@id.net.id_ http://www.id.net.id 





PT. Dwi Tunggal Putra 


OPINI 





8 


Budi Rahardjo 








Indonesia 





aya 
dengan data pengguna Internet 
dan layanan seluler di Indo- 
nesia. Salah satu angka yang 
sering digunakan adalah banyaknya 
jumlah pengguna Facebook yang 
berasal dari Indonesia. Dalam salah 
| satu data statistik disebutkan bah- 
wa pengguna dari Indonesia men- 


Pasar Dunia Maya 


masih terkagum-kagum 


) f duduki ranking dua atau tiga dalam 


jumlah pengguna. Ranking pertama 


diduduki oleh Amerika Serikat. 


Ranking dua dan tiga itu diperebut- 
kan oleh Indonesia dan Inggris 
dengan pengguna sekitar 25 juta 
orang. Yang menarik adalah laju pe- 
nambahan pengguna dari Indonesia 
adalah sekitar 700 ribu account 
setiap minggunya, sementara laju 
pertambahan dari Inggris lebih kecil. 

Hal lain yang juga menarik 
untuk diperhatikan adalah keang- 
gotaan orang Indonesia di layanan 
Yahoo! dan Google. Di kota-kota 
besar Indonesia, silakan cari maha- 
siswa atau siswa SMA yang tidak 
memiliki account Yahoo! 
Messanger. Sangat sulit. Hampir 
semuanya memiliki account YM! 
dan Gmail. Ini artinya, data jutaan 
orang Indonesia, khususnya yang 
masih muda, ada di sana. 

Secara bergurau saya katakan 
bahwa database penduduk Indo- 
nesia yang paling lengkap (dan 


09/2010 m INFOLINUX 


juga mungkin akurat) ada di 
Yahoo! dan Google. Mereka bisa 
menerbitkan KTP orang Indonesia. 
Mungkin di masa-masa yang akan 
datang untuk melakukan pemilihan 
umum (pemilu), kita tidak perlu 
mendata penduduk lagi. Kita ting- 
gal meminta atau membeli datanya 
ke Yahoo! atau Google. Atau, bah- 


banyak negara, tetapi angka ini ma- 
sih kecil untuk ukuran Indonesia. 
Angka ini menunjukkan bahwa 
pengguna Internet Indonesia masih 
10% dari total penduduk Indonesia. 
Angka ini akan terus bertambah 
sesuai dengan lahirnya pengguna- 
pengguna Internet baru yang lang- 
sung terbiasa dengan dunia digital, 
dan bertambahnya jangkauan (ser- 
ta meningkatnya kualitas?) layanan 
Internet dan seluler di Indonesia. 


Apa artinya ini semua? 
Artinya, pasar dunia maya 
Indonesia sangat besar! Penyedia 
layanan Internet kelas dunia 


tidak bisa menutup mata akan 
fakta ini, dan memang mereka 
sangat memperhatikan hal ini. 
Sayangnya, mereka (penyedia 
layanan Internet yang notabene 
adalah perusahaan asing) bisa 
menarik keuntungan dari situasi 
ini, sementara kita yang orang 
Indonesia dan bahkan berada di 
Indonesia, masih belum bisa. Kok 
bisa, ya? Semestinya kita lebih 
paham dengan kultur bangsa kita 
sehingga bisa menciptakan 
layanan yang lebih cocok dengan 
kultur kita. 

Di sisi lain, perusahaan penyedia 
layanan Internet yang berada di 
luar negeri seharusnya memiliki pu- 
sat penelitian di Indonesia, agar 
layanan mereka bisa diterima di 
Indonesia. Sebagai contoh, meng- 
apa di Indonesia, chatting dengan 
menggunakan Yahoo! lebih populer 
dibandingkan dengan MSN? Pada- 
hal di negara tetangga kita, Singa- 


T 
Semestinya kita lebih paham dengan 
kultur bangsa kita sehingga bisa 
menciptakan layanan yang lebih cocok ,, 


kan kita lakukan pemilu secara 
online dengan menggunakan YM 
saja? 

Meskipun angka di atas, 25 juta 
pengguna, sudah fantastis untuk 


pura dan Malaysia, MSN sangat 
terkenal. Atau, kalau di dunia 
nyata, kenapa motor bisa dijadikan 
layanan transportasi publik (seba- 
gai ojek)? M 


www. .infolinux.web.id 





EEARNEMORE 


www.indolinux.com 


Contact Information : 

PT INDOLINUX NUSANTARA 

Subscription | Training | Services Provider ` 
Jl Gading Bukit Raya Blok Q No. 33 

Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 

Phone : 021 45852933 Fax :021 45852980 
info@indolinux.com 





jump forward 








redhat. 


RTIFEED 
AINIMG 
ATNER 


CE 
TR 
PA 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 
Membuat Komputer 
Murah 





Ahli-ahli TIK India yang tadinya 
hanya berkecimpung di peranti lunak 
keuangan, dalam lima tahun ini me- 
nyebar ke berbagai disiplin ilmu, te- 
tapi masih di sekitar komputer dan 
telekomunikasi. Ada yang mulai mela- 
kukan penelitian dan pembuatan 
access point untuk WiMAX, dan juga 
banyak sekali yang "berkerumun" di 
Cina untuk berkarya di sana, menjadi 
desainer dan bekerja di pabrikan Cina. 

Semua ini yang menyebabkan 
India tidak malu-malu lagi meng- 
klaim bahwa sudah mampu mem- 
buat komputer USD35, melewati 
kepiawaian Nicholas Negroponte 
yang memperkirakan komputer 
USD100, padahal yang mampu 
membuat produk murah dan rela- 
tif bagus adalah Cina. Memang 
kebanyakan pabrik dan perusa- 
haan di Cina tidak senang politik 
dan promosi, sehingga mereka 
targetnya hanya menghasilkan satu 


10 09/2010 m INFOLINUX 


ebat juga India, yang secara 
tiba-tiba 
dengan mengumumkan bahwa 
mereka sudah mampu mem- 
buat komputer tablet berukuran 7 
inci seharga USD35 atau sekitar Rp 
300.000. 
mengintai “orang pinter” di dunia 
TIK yang dipimpin oleh kebanyakan 
orang Yahudi, lalu Cina, dan India. 


menyentak dunia 


SDM India sudah lama 


produk dan mendapatkan keuntu- 
ngan saja. 

Produk komputer tablet yang di- 
jadikan batu loncatan India untuk 


komputer kecil di Cina yang 
bangkrut karena kemunculan iPad 
dari Apple, karena secara tidak 
langsung iPad mengubah standar 
A-PAD yang tadinya sederhana, 
menjadi sesuatu yang harus 
mengikuti apa yang sudah dibuat 
iPad. 

A-PAD menjadi murah salah 
satunya karena menggunakan sis- 
tem operasi berbasis open source 
dan banyak pengembangnya, selain 
munculnya produsen processor se- 
kelas ARM yang asli dari Cina, 
Rock Chip. Rock Chip kelihatannya 
bebas dari isu penyalahgunaan 
HAKI, karena kita ketahui bebe- 
rapa tahun yang lalu, ada dua peru- 
sahaan sejenis yang akhirnya tutup 
karena ditenggarai mengambil be- 
berapa kode dari perusahaan 
processor dunia. 

Harga A-PAD juga bisa murah 
karena terdiri hanya dari dua sisi, 
layar dan punggungnya yang be- 
rupa plastik, lebih sedikit ketim- 
bang notebook atau netbook yang 
terdiri dari empat sisi. 

Bagaimana India sebagai 
negara kedua terbesar di dunia 
bisa menyalip Cina dalam mem- 
produksi satu jenis komputer tab- 
let dengan harga murah? Subsidi 
merupakan kunci kenapa India 
berani menyatakan bahwa me- 


G6 
A-PAD menjadi murah salah satunya 
Karena menggunakan sistem operasi 
berbasis Open Source...,, 


bisa menjadi terkenal, sebetulnya 
sudah dibuat oleh Cina, karena 
pabrikan di Cina memang sudah 
mempunyai kemampuan untuk 
membangun produk baru sejenis 
komputer tablet atau yang dikenal 
dengan Android-PAD (A-PAD) se- 
jak dua tahun yang lalu. 


Pernyataan India ini cukup 
aneh, karena pada saat ini, 
sebetulnya banyak pabrik 


reka mampu membuat komputer 
tablet seharga USD35, dan 
diharapkan jika skala ekonominya 
besar, biaya produksi menjadi lebih 
murah dan subsidi pemerintahnya 


menjadi lebih kecil. 
Model ini yang sebetulnya dapat 
dilakukan juga di Indonesia, 


karena target market Indonesia 
termasuk besar, walaupun populasi 
Indonesia hanya seperlima India. E 


www.infolinux.web.id 


STILL LOOKING FOR SPEED? 


Double the speed with the same low price! 





Special Prize paffeindec2o0. | Monthly Prizes 


Biznet Prepaid 


f _ Digital 
LED TV 32 Nintendo DS Photo Frame Voucher 500,000 


Grand Prizes Raffle in Jun & Dec 2010 


| 


Kawasaki Ninja 250 R | Biznet Prepaid 
iMac 20” it iPod Touch Voucher 1,000,001 


valid from 1 Jan - 31 Dec 2010 


w call biznet PT. PIA Masken ——— 


e: es. A 500988 Adsl nd. Sudirman 10-11 Ja ‘akarta 10220 - Indo g a Bana ra Sab sin 


(071/57 99888 ali + 62.361-B2 8 | Bandung 4 708 8 Shani «6j 








Menangkap bagian file dengan grep 


Anda ingin mencari kata “delayed” pada sebuah file dengan cara mudah dan cepat, apakah Anda ingin membaca baris demi baris dari file 
tersebut, atau hanya ingin menangkap bagian tersebut untuk dilihat? Solusi yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan perintah grep. 
Perintah grep merupakan perintah serba guna yang digunakan untuk menangkap string atau bagian yang ada pada isi file ataupun folder. Anda 
juga dapat mengambil baris yang dibutuhkan pada file /og yang jumlahnya ribuan, tanpa harus membacanya per baris. Perintah ini juga dapat 
melakukan pencarian banyak kata yang Anda butuhkan secara bersamaan. 


Mengingat pentingnya perintah ini jika bekerja sebagai administrator, maka Anda perlu mempelajari cara menggunakan perintah ini untuk 
kemudahannya. Hasil dari perintah ini akan langsung dapat Anda lihat pada hasil output terminal, jadi tidak perlu masuk ke dalam file untuk 
mencari kata atau kalimat dari baris yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Perintah ini juga dapat dikombinasikan dengan perintah dasar 
Linux lainnya. Inti dari perintah ini adalah mengambil string dari dalam file ataupun folder yang diinginkan. 


Format perintah grep dapat Anda lihat pada baris di bawah ini: 
grep [option] [pattern] [filename] 
Untuk lebih jelasnya tentang perintah ini, Anda dapat menggunakan perintah di bawah ini: 


$ grep --help 
Hasil output dari perintah di atas adalah opsi-opsi yang dapat digunakan ketika Anda menggunakan grep. 


Kombinasi fungsi perintah grep 


Perintah grep dapat dikombinasikan dengan perintah-perintah yang lainnya, perhatikan contoh perintah grep yang dikombinasikan 
dengan perintah lain di bawah ini: 


S grep virtual apache2.conf 


Perintah ini menampilkan baris yang mengandung kata virtual pada file apache2.conf. 


Š ps aux | grep squid 


Perintah ini hanya menampilkan service sguid saja dari perintah ps aux. 


$ grep -R mysgl /etc/mysql/ 


Menampilkan semua file atau folder didalam /etc/mysql yang memiliki kata mysql. 


$ grep -Rn mysql /etc/mysal/ 


Sama dengan perintah sebelumnya, namun pada sisi kiri akan ditampilkan nomor untuk masing-masing kata yang ditemukan. 


$ grep -v "show" /var/log/messages 


Menampilkan semua baris pada file /var/log/messages yang tidak mengandung kata show. 


$ grep -h access /var/log/squid/access.log* 


Perintah ini akan menampilkan baris yang mengandung kata access, tanpa menampilkan lokasi file-nya (bandingkan dengan contoh 
perintah pertama). 


$ grep --color error /var/log/messages 


Menampilkan baris dengan kata error dan memberi warna pada kata error yang ditemukan. 


$ grep access /var/log/squid/access.log | wc -1 


Kombinasi perintah grep dengan wc untuk menghitung jumlah kata access pada file /var/log/squid/access.log. 
$ ls /etc/ -L | grep “d 
Gabungan dengan perintah Is ini menampilkan semua direktori yang ada pada /etc. 
$ grep -i catch /etc/squid/squid.conf 
Penangkapan kata dengan grep bersifat case sensitif, namun dengan perintah -i case sensitif akan dihiraukan, dan akan menampilkan 
semua kata catch. 


Masih banyak perintah kombinasi lainnya yang dapat Anda gunakan bersama perintah grep. Cobalah dan temukan kemudahan meng- 
gunakan terminal. 


Zaky Abdurrachman [zaky.abdurrachman @infolinux.co.id] 





12 09/2010 m INFOLINUX www. .infolinux.web.id 




















SURAT ANDA 





Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 






Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430 


Kontribusi Menulis 

1. Apakah saya dapat turut berkon- 
tribusi menulis di majalah Info- 
LINUX. Kalau bisa, bagaimana 
caranya dan apa saja yang harus 
saya sertakan? 

2. Kapan majalah InfoLINUX dapat 
memuat pembahasan mengenai 
3D modeling? Sebagai contoh, rub- 
rik Tutorial atau Workshop yang 
membahas tentang penggunaan 
Blender, Povray, dan sebagainya. 

3. Kalau bisa untuk ulasan buku 
lebih difokuskan pada buku-buku 
yang lisensinya bebas juga. Mak- 
lum saja, orang Indonesia susah 
kalau pakai kartu kredit akibat 
maraknya carding yang dilakukan 
orang-orang Indonesia, atau kalau 
tidak lebih difokuskan pada buku- 
buku terbitan dalam negeri saja. 

Samuel Petrus - via e-mail 


1. Untuk turut berkontribusi tulisan 
di majalah InfoLINUX, Anda cu- 
kup mengirimkan naskah lengkap 
(tulisan beserta gambar lalu di 
kompress) via e-mail ke submis- 
sions@infolinux.co.id. Nantinya, 
naskah yang telah masuk ke e- 
mail tersebut akan kami lihat dulu 
kelayakannya untuk dapat dimuat 
di majalah InfoLINUX. Jika 
memang layak, kami akan 
mengonfirmasi balik ke e-mail si 
penulis bahwa naskahnya dapat 
dimuat dimajalah InfoLINUX, dan 
memberi sejumlah penjelasan 
lainnya. 

2. Kebetulan untuk saat ini, kami 
belum memiliki naskah yang ter- 
kait dengan 3D modeling. 
Namun, jika Anda atau pembaca 
yang lain tertarik untuk me- 
nuliskan artikel tentang ini, 
silakan kirimkan saja naskahnya 
ke submissions@infolinux.co.id. 


14 09/2010 m INFOLINUX 


atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


3. Ulasan buku lebih banyak ke buku 


terbitan luar negeri, lebih di- 
karenakan sedikitnya buku ber- 
tema FOSS yang dikeluarkan oleh 
penerbit dalam negeri. Jika ke- 
sulitan membeli via kartu kredit, 
Anda dapat memanfaatkan jasa 
penitipan pembelian buku, seperti 
yang disediakan oleh http://kutu- 
buku.com atau www.bookoopedia- 
com. 


KDE 4.4 di Ubuntu 10.04 
Saya ingin menginstalasikan KDE 
4.4 pada desktop Ubuntu 10.04 
LTS. Tapi kenapa selesai login yang 
tampil hanya blank screen dan 
sound themes start-up saja? Maksud 
hati ingin menggunakan desktop 
GNOME dan KDE di Ubuntu 10.04 
LTS, namun tidak berhasil. Tolong 
redaksi InfoLINUX dapat membantu 
saya mencari solusi masalah ini. 

Tedi Gunawan - via e-mail 


Kemungkinan besar terdapat kekura- 
ngan paket saat menginstalasikan 
KDE 4.4 secara manual di desktop 
Ubuntu 10.04 LTS sehingga desktop 
KDE 4.4 hanya berada dalam kondisi 
blank screen setelah proses instalasi. 
Jika berniat menginstalasikan KDE 
4.4 di Ubuntu 10.04 LTS, sebenarnya 
Anda cukup menginstalasikan paket 
kubuntu-desktop. Petunjuk instalasi- 
nya sendiri, kurang lebih dapat me- 
niru proses instalasi KDE SC 4.4 di 
Ubuntu 9.10 yang terdapat pada url 
berikut: http://www.ubuntugeek.com- 
/how-to-install-kde-software-compila- 
tion-4-4-from-ppa-in-ubuntu-9-10-kar 
mic.html. 


Rubrik My Desktop 


Bagaimana kalau majalah 
InfoLINUX membuat rubrik My 
Desktop, seperti yang terdapat di sa- 





lah satu majalah komunitas 
Ubuntu. Kalau bisa, rubrik My 
Desktop di InfoLINUX tidak terbatas 
pada distro Ubuntu saja, tapi juga 
seluruh distro Linux yang digunakan 
oleh para pembaca. 

Alfa Rahma - via e-mail 


Terima kasih atas usulannya yang 
menarik. Namun, mengingat masih 
banyak yang lebih penting dari 


sekedar menampilkan tampilan 
desktop di halaman InfoLINUX 
yang jumlahnya terbatas, maka 


usulan Anda akan kami tampung 
terlebih dahulu. Demikian yang da- 
pat kami sampaikan. 


Bukan Agen Distro Besar 
Sebagai majalah yang membahas 
beragam distro Linux, coba 
buktikan kalau InfoLINUX tidak 
hanya sebagai majalah pengulas 
distro besar saja, tapi juga meng- 
akomodir distro kecil. Ayo, ulas 
distro yang terdapat di daftar 100 
besar distro pada situs, mulai 
distro Ubuntu, sampai dengan 
Hymera di peringkat 100. 

Hendra Cipta - via e-mail 


Kalau Anda perhatikan pembaha- 
san rubrik Distro, atau melihat be- 
ragam bonus distro yang terdapat 
dalam folder distro di ekstra DVD 
InfoLINUX, terlihat sering mem- 
bahas beragam distro kecil, yang 
bahkan tidak masuk ke dalam 
daftar peringkat 100 besar distro 
pada situs http://distrowatch.com. 
Sebagai contoh, distro Omnia Xp, 
Sabily, BlankOn, dan yang lainnya. 
Ulasan lengkap mengenai distro 
dari peringkat 1 sampai 100, jelas 
tidak mungkin dilakukan meng- 
ingat terbatasnya jumlah halaman 
majalah InfoLINUX. 


www.infolinux.web.id 


ROLES 


| Fortune of five elements | 
— —— 





WEM-1013 
1800 DPI 
Optical mouse 






Dicari Dealer dan Master Dealer seluruh Indonesia 


SURABAYA e-mail 
YM 
JAKARTA e-mail/YM 
e-mail/YM 
YOGYAKARTA  e-mail/YM 


: alamrayasby@gmail.com Tel : 031-841 5963 
: alamrayasurabaya(Q yahoo.com 
: asiarayajkt(Q yahoo.com Tel : 021-601 9408, 601 8488 


. asiaraya harco@yahoo.com ` Tel: 021-6230 7394 
: asiarayajogja@yahoo.com Tel : 0274-622 295, 622195 





TES&REVIEW 





pa kaitan antara distro BlankOn & 
Sabily? Jika kepada distro induk 
yang dipakai untuk membuat kedua 
distro ini, tentu saja ada kaitannya. 
Kedua distro ini dibuat dengan meng- 
gunakan distro induk yang sama, yakni 
menggunakan distro Ubuntu sebagai 
basis distro-nya. BlankOn 6.0 dan Sabily 
10.04, juga sama-sama kami sertakan 
dalam ekstra DVD InfoLINUKX edisi ini. 
BlankOn 6.0 dengan kode nama Ombi- 
lin merupakan distro buatan lokal yang 
dibuat berbasiskan Ubuntu 10.04 LTS. 
Distro ini mengemas sejumlah paket 
aplikasi dengan versi terkini, dan empat 
jenis aksara Nusantara, yaitu aksara 
Bugis, aksara Batak Toba, aksara Bali, 
dan aksara Sunda. Menariknya lagi, se- 
jak versi 6.0, distro BlankOn 6.0 juga su- 
dah mandiri dengan membuat repositori 
sendiri, sehingga pengguna tidak perlu 







16 09/2010 m INFOLINUX 


BlankOn & Sabily 








Cie aa 
nal Term Operae, 1 
Untuk Desk 


lan plikas an 
to D ; Tanya. HIP. 


A yaaa, 








lagi menggunakan repositori Ubuntu. 

Saat majalah InfoLINUX 09/2010 ini 
diterima, kemungkinan besar Anda se- 
dang menunaikan ibadah puasa. Untuk 
mendukung kegiatan ibadah Anda sela- 
ma bulan puasa, InfoLINUX menyajikan 
distro Sabily 10.04. Beragam aplikasi 
Islami yang terdapat di dalamnya, di- 
harapkan dapat meningkatkan nilai iba- 
dah Anda selama bulan Ramadhan ini. 

Untuk sajian rubrik, pada rubrik 
Utama kami sajikan 10 pilihan aplikasi 
desktop untuk Twitter client yang dapat 
membantu Anda dalam urusan ber-mic- 
roblogging di Twitter. Sajian di rubrik 
Praktik Instan juga tidak kalah menarik, 
dimana diberikan pembahasan konfigu- 
rasi BigBlueButton sebagai aplikasi 
pendidikan online. Akhir kata, selamat 
menunaikan ibadah puasa! m 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


Distro 

BlankOn 6.0 17 
Sabily 10.04 17 
Game 

FightGear 2.0.0 18 
Stellarium 0.10.5 18 
Hardware 

Fedora 12 19 
Mandriva 2010 19 
OpenSUSE 11.2 19 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang k 
memperoleh label “On ze 
the Disc", berarti Anda A 
dapat menemukan paket S 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 







/ ING 

| mi Ws 
Prosedur "Linux Ready" or, 
Sebuah PC atau notebook ~~~ 
yang mendapatkan predikat 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, 
mulai dari proses instalasi sebuah 
distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware terse- 
but. Distro Linux yang digunakan 
dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah, Ubuntu 10.04 LTS, Fedora 
13, dan openSUSE 11.2. 


www.infolinux.web.id 


DESKTOP 


BlankOn 6.0 


PEMBUAT YPLI dan BlankOn Team SITUS www.blankonlinux.or.id 
KERNEL 2.6.32-23 OFFICE OpenOffice.org 3.2.0, Planner 0.14.4 
DESKTOP GNOME 2.30.2 GRAPHICS GIMP 2.6.8, Inkscape 0.47.0 
MULTIMEDIA Exaile 0.3.2, Totem 2.30.2, Sound Recorder 2.30.0 
INTERNET Chromium 6.0.428, Gwibber 2.30.0, Pidgin 2.7.1 


lankOn merupakan sa- 

lah satu distro lokal 

yang saat ini pengem- 
bangannya  masih  aktif 
dan selalu rajin di-mainte- 
nance jika terdapat bugs 
atau update aplikasi ter- 
baru. Belum lama ini, tim 
pengembang BlankOn me- 
rilis versi terbaru distro 
ini, yakni BlankOn 6.0. 

BlankOn 6.0 yang me- 
miliki kode nama "Om- 
bilin", telah menyerta- 
kan kernel Linux 2.6.32, 
dan GNOME 2.30.2. 
Distro ini juga telah 
dilengkapi dengan bera- 
gam aplikasi multi- 
media yang siap pakai, 
Chromium  6.0.428 se- 
bagai default web brow- 
ser, dan OpenOffice.org 
3.2.0 sebagai aplikasi 
perkantoran. 

Selain itu, Ombilin 
Juga mendukung empat 
jenis aksara nusantara, 
yaitu aksara Bugis, ak- 
sara Batak Toba, aksara 
Bali, dan aksara Sunda. 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 GB 
Memory : 512 MB 


Keempat aksara ini me- 
rupakan aksara khas 
daerah yang terdapat di 
daerah Indonesia. 

Sejak Ombilin, reposi- 
tori Ubuntu tidak lagi 
diperlukan. Pengguna 
BlankOn hanya membu- 
tuhkan repositori paket 
yang disediakan oleh 
BlankOn. Semua paket 
yang terdapat pada 
repositori Ubuntu masih 
tersedia di  repositori 
BlankOn, sehingga peng- 
guna tidak disarankan 
untuk menggunakan 
repositori Ubuntu.mSup 


Fungsionalitas (2096) EBEN] 7,0 
Fitur (40%) KANAN AAA 55 
Kemudahan (30%) HHENWNWHHHHB[| 9,0 
Dokumentasi (10%) EEBNENBEEEEB 0.0 


RATING 








DESKTOP 


Sabily 10.04 


MN BE 


g ome BOE ee annnm 

p === h d) eA 
[LII a h [mmm nete Pm nasce 
O MES a Ë a= 


B crees cene 


DISTRO 


PEMBUAT Sabily Team SITUS www.sabily.org 

KERNEL 2.6.32-22 OFFICE OpenOffice.org 3.2.0, gnucash 2.2.9 
DESKTOP GNOME 2.30.0 GRAPHICS GIMP 2.6.8-2, Dia 0.97.1, 
INTERNET Firefox 3.6.3, Thunderbird 3.0.4, Empathy 2.30.1 
APLIKASI ISLAMI Zekr 0.7.6, Minbar 0.2.1, Monajat 2.3.2 


ertepatan dengan bu- 

lan Ramadhan, selu- 

ruh kegiatan ber- 
komputer, sedapat mung- 
kin tidak mengurangi nilai 
ibadah. Instalasi aplikasi 
Islami di desktop kerja 
dapat menjadi solusi yang 
baik. Distro Sabily 10.04 
dapat menjadi pilihan 
yang baik untuk hal ini. 

Sabily 10.04 dengan 
kode nama "Manarat", 
merupakan distro 
turunan Ubuntu 10.04 
LTS yang ditujukan 
untuk umat muslim. 
Dalam distro ini, sudah 
disertakan sejumlah 
paket aplikasi Islami, 
seperti Zekr 0.7.6, Noor 
1.2.1, Othman 0.2.5, 
Hijra 0.1.18, Minbar 
0.2.1, Monajat 2.3.2, dan 
Thawab 3.0.4. 

Selain menyediakan 
beragam paket aplikasi 
Islami, Sabily 10.04 
juga menyediakan apli- 
kasi parental control 
bernama GNOME Nan- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 GB 
Memory : 512 MB 


ny. Aplikasi ini merupa- 
kan cara termudah 
untuk melakukan kon- 
trol terhadap kegiatan 
Anda saat berkomputer. 

Untuk | mempermu- 
dah daftar blacklist di 
GNOME Nanny, Anda 
dapat men-download 
file nanny.nbl dari url 
http://projects.gmome.or 
g/nanny/data/nbl/nanny 
nbl, lalu impor file 
tersebut. Selanjutnya, 
pilih daftar blacklist 
yang diinginkan, dan pi- 
lih kategori situs yang 
ingin diblok.mSup 


Fungsionalitas (2096) BINAAN NN 7,0 
Fitur (40%) LLL LLL T LUBBESRS 
Kemudahan (30%) NENNEN! 9.0 
Dokumentasi (10%) EENENENEENEN[| 9,0 


RATING 











INFOLINUX H 09/2010 17 


GAME 


SIMULATION 


FlightGear 2.0.0 


PEMBUAT FlightGear Team 
SITUS http://flightgear.org 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME Yes 
DEPEDENSI freeglut >= 2.6.0, libopenal1 >= 1.12 


aat ditanya tentang 

cita-cita, mungkin 

anak Anda menjawab 
ingin menjadi pilot 
sebagai profesi di masa 
depannya. Untuk  me- 
wujudkan hal ini, berikan 
latihan simulasi pesawat 
terbang sedini mungkin 
kepada anak Anda. Salah 
satunya dengan bermain 
game FlightGear. 

FlightGear adalah ga- 
me simulasi penerba- 
ngan pesawat, dimana 
permainan ini dapat 
membuat para pemain 
serasa menerbangkan pe- 
sawat sesungguhnya. Pe- 
ngembang game ini juga 
memiliki tujuan jangka 
panjang agar FlightGear 
dapat disetujui menjadi 
perangkat resmi latihan 
penerbangan oleh Fede- 
ral Aviation Administra- 
tion (FAA). 

Pada versi ini, Flight- 
Gear sudah menyedia- 
kan lebih dari 20 pili- 
han model pesawat yang 


18 09/2010 m INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 650 MB 
Memory : 512 GB 


dapat dimainkan. Bebe- 
rapa di antaranya, Bo- 
eing 777-200ER, Grum- 
man F-14B, Cessna 172P 
Skyhawk, dan Sopwith 
Camel 1F.1 (YASim). 
Pada awal permai- 
nan, Anda akan me- 
mainkan pesawat jenis 
Cessna C172P. Jika ingin 
mengubah lokasi permai- 
nan, lakukan konfigurasi 
dari menu Location. 
Perubahan lain yang ber- 
kenaan  dengan  cuaca, 
waktu, dan awan, dapat 
diubah dari menu 
Environment.mSup 


Hasil Pengujian 


Grafik(30%) HAR ANA AN 90 





Fitur (40%) HERRERO 7.0 


Kompatibiltas (20%) EBENE! 7,5 





Dokumentasi (10%) MEMMMMEMEL 9,0 
RATING 


SIMULATION 


Stellarium 0.10.5 


PEMBUAT Fabien Chéreau <fabien.chereau@gmail.com> 


SITUS www.stellarium.org 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libglu1-mesa >= 7.7.1, libqtgui4 >= 4.6.1 


uansa malam berta- 
burkan bintang meru- 
pakan hasil karya 
agung Sang Pencipta. 
Sayang, nuansa malam se- 
perti ini sangat sulit di- 
temukan dalam kondisi 
perkotaan seperti Jakarta. 
Untuk menyikapi kerin- 
duan atas suasana ini, 
gunakan saja Stellarium. 
Stellarium adalah 
aplikasi planetarium un- 
tuk desktop komputer. 
Pada halaman utama 
Stellarium, pengguna 
akan disajikan dengan 
tampilan luar angkasa 
yang terlihat realistis da- 
lam tampilan 3D, baik 
yang Anda lihat dalam 
mata telanjang,  tero- 
pong, maupun dengan 
menggunakan teleskop. 
Kali pertama menjalan- 
kan Stellarium, akan ter- 
lihat sajian utama Stella- 
rium pada waktu dan 
posisi wilayah Bumi yang 
telah ditentukan. Jika 
ingin melihat langsung 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 60 MB 
Memory : 512 MB 


dari lokasi Anda berada, 
klik menu Location 
Window atau menekan 
tombol F6, lalu pilih 
lokasi yang diinginkan. 
Untuk mempercepat 
tampilan Stellarium 
pada waktu yang di- 
inginkan, Anda dapat 
mengklik shortcut untuk 
mempercepat atau mem- 
perlambat waktu. Den- 
gan bantuan proyektor, 
Stellarium juga menjadi 
aplikasi yang interaktif 
untuk penjelasan mata 
pelajaran astronomi di 
sekolah.mSup 


Grafik(30%) HHIHHHIHHHHI] 90 
Fitur (40%) KANAN an 65 
Kompatibiltas (20%) EBENEN] 7,5 
Dokumentasi (10%) EEBNENBNENEN| 9,0 


RATING 











www.infolinux.web.id 


DISTRO 


Fedora 12 


PENGARANG Team Infolinux 
PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT Mei 2010 

HARGA Rp. 50.000 (135 halaman) 
ISBN 978-979-078-070-5 
BONUS DVD Fedora 12 


uku mini Fedora 12 kali ini 

diperuntukkan bagi Anda peng- 

gemar distribusi Gnu/Linux tu- 
runan Red Hat, baik pemula mau- 
pun yang sudah mahir mengguna- 
kannya. Pada buku mini ini akan 
dibahas dari mulai sistem operasi 
dan aplikasi dalam bentuk desktop, 
server, maupun jaringan. Bagi Anda 
pemula dalam menggunakan Fe- 
dora dan ingin menggunakannya 
untuk keperluan sehari-hari, di sini 
dibahas tentang cara instalasi, peng- 
gunaan aplikasi perkantoran seperti 
OpenOffice, pengaturan e-mail, mul- 
timedia, sampai aplikasi jaringan 
untuk chatting. 

Bagi Anda yang sudah mahir, 
terdapat petunjuk konfigurasi 
administrasi sistem Fedora 12, 
seperti konfigurasi firewall, 
setup aplikasi server mulai dari 
dhcp server, e-mail server, web 
server, proxy server, dan sejum- 
lah konfigurasi lainnya. Selain 
itu, terdapat juga bab khusus 
yang membahas tentang virtuali- 
sasi dan petunjuk koneksi meng- 
gunakan Wi-Fi.mza 


www.infolinux.web.id 


DISTRO 


Mandriva 2010 


PENGARANG Team Infolinux 
PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT Maret 2010 

HARGA Rp. 50.000 (137 halaman) 
ISBN 978-979-078-069-9 
BONUS DVD Mandriva 2010 


andriva 2010 merupakan salah 
satu distribusi GNU/Linux 
yang memiliki banyak pengge- 
mar. Untuk mengobati dahaga peng- 
gemar Mandriva, hadirlah buku 
mini Mandriva 2010.0 yang meru- 
pakan rrilis terbaru distribusi ini. 
Buku ini diperuntukkan bagi pem- 
baca umum, baik pemula maupun 
yang sudah dalam tingkat lanjut. 
Pembahasan buku ini men- 
jelaskan beragam hal yang ter- 
dapat di Mandriva 2010, mulai 
dari instalasi, penggunaan file 
manager, pengoperasian desktop, 
aplikasi perkantoran, multimedia, 
dan juga Internet. Buku ini ditulis 
oleh penulis yang sudah penga- 
laman di bidangnya, apalagi di- 
sediakan juga bagi yang hobi 
mengoprek server, seperti mail ser- 
ver dengan  squirellmail, web 
server, instalasi WordPress, mau- 
pun instalasi aplikasi e-learning 
dengan moodle. Sebuah buku pan- 
duan lengkap dan dengan bahasa 
yang enak dibaca, membuat Anda 
mudah dalam menggunakan 
Mandriva 2010.0. mZa 


BUKU 


DISTRO 


openSUSE 11.2 


J openSUSE ile 


linum Batuk Denzkinpi Zenit 


PENGARANG Team Infolinux 
PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT Febuari 2010 

HARGA Rp. 50.000 (146 halaman) 
ISBN 978-979-078-044-6 
BONUS DVD Opensuse 11.2 


uku openSUSE 11.2 ini meru- 

pakan kelanjutan dari buku 

mini openSUSE 9 yang 
sebelumnya telah dirilis. open- 
SUSE 11.2 yang juga merupakan 
rilis update dari openSUSE 
semakin menunjukkan bahwa 
distro ini disukai banyak peng- 
guna Linux di Tanah Air. Buku 
ini membahas openSUSE sebagai 
distribusi yang cocok untuk 
perkantoran, pendidikan, Inter- 
net, hingga aplikasi jaringan. 

Buku ini mencakup hampir 
semua aspek dari komputer klien, 
desktop, hingga server. Dengan 
pembahasan yang ditulis lengkap, 
akan mudah dimengerti bagi Anda 
pengguna pemula openSUSE. Di 
sini, Anda akan melihat cara 
mudah mengoperasikan sistem 
operasi dalam hal mengolah data, 
memutar video dan mp3, koneksi 
ke Internet dengan chatting dan 
browsing-nya. Selain itu, Anda 
juga diajak untuk melihat ke- 
mudahan membangun server, se- 
perti web server, proxy, hingga 
mail server.mZa 





INFOLINUX = 09/2010 19 


20 09/2010 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


[PERKANTORAN] 


OrangeHRM 2.5.0.6 


F 
EQrangerirm _ 


22 ADER 
Pr arpa Ia 


Lu 29» Tem ta " : = = 


Personal Details 

















Cantari 
pepa Custer" Ka 
—— | 
fg dre 
Em phrrmes! 


Amb 








"ry | 
n= — — 
mT— | 
fem ie 
unda rm 
Sok rapin 
pee ILI 
mam 


mene | 











Diki Feb hed wm a 


ie raten rc p | 
Ajim mnm oe | 


C ugis | 


si yang komprehensif untuk 

pengelolaan yang efisien dan pe- 
ngembangan dari sumber daya ma- 
nusia (SDM) Anda. 

Aplikasi ini akan membantu 
dalam proses kompleks dan strate- 
gis dalam mengelola sumber daya 
penting perusahaan Anda. Hal-hal 
seperti memfasilitasi kegiatan SDM 
dengan fitur yang mencerminkan ak- 
tivitas utama manajemen SDM. 

OrangeHRM muncul sejalan de- 
ngan generasi terbaru dari sistem 
informasi SDM dan akan membantu 
Anda mengelola aset penting perusa- 
haan. 

OrangeHRM dapat digunakan un- 
tuk jenis industri yang beragam dan 
ada bagian-bagian yang dapat Anda 


hadir sebagai solu- 


INFOLINUX 


Seu ues One ram 


atur, misalnya pengaturan adminis- 
trator, informasi personal pegawai, 
memberikan laporan tentang SDM, 
dan lainnya, yang dapat dilakukan 
aplikasi lengkap ini. 

Jadi, bagi Anda yang masih 
bingung untuk melakukan penca- 
tatan SDM yang ada di perusahaan 
Anda ataupun aset-aset lainnya, 
cobalah untuk gunakan OrangeH- 
RM. 

Anda akan menemukan keter- 
aturan dalam mengatur semua aset 
Anda. Hal menarik yang dapat di- 
lakukan aplikasi open source. m Za 


PEMBUAT: OrangeHRM Inc. 
SITUS: orangehrm.com 
LISENSI: GPL / Free 
DEPENDENSI: - 
REQUIREMENT: - 


DVD 
DISC BOOT 
OO Sabily 10.04 


/Browser 
O Firefox 3.6.7 





O Google Chrome 
210 92509 


O Opera 10.60 


/Multimedia 
© Asunder 2.0 
© Cheese 2.30.1 





[Perkantoran 
© Adobe Reader 
9.3.3 





© OpenOffice.org 
32] 





/Codecs 
© Audio 





© OrangeHRM 
2o06 
© WebCollab 2.70 





© Video 





/Desktop 
© Lyrics Screenlet 
0.7.0 


/Development 


© JK621 


© JRE 6u21 





/Permainan 
O Violetland 0.2.10 





O Warzone 2100 
23 


/Plugins 
O Flash Player 
NT 55 





/DISTRO 
BlankOn 6.0 





/RUBRIK 
O Game 





Parted Magic 5.0 





O Netadmin 





SystemRescueCD 


leone 





O Praktik Instan 
O Tutorial 





Zencafe 2.2 





O Workshop 





© Zenwak6.4  — 


/Download 


O Vuze 4.4 


/Email 


O Thunderbird 3.1.1 


© ¿desktop 1.04 





/Keamanan 
Q Prey 0.3.73 





/Komunikasi 
O Skype 2.1 Beta2 





/Manajemen File 
© Hamsi Manager 
0.8.62 








/Sistem 
O PeaZip 3.2.1 





© StoreMan 1.32. 


/Utiliti 
O NixSnapr 1.0 


/Virtualisasi 
O VirtualBox 3.2.6 


© : On The DVD Regular 
O : Disc Boot 


DISG RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 





www .infolinux.web.id 


Gheese 2.30.1 


























Anda memiliki kamera web yang 
jarang digunakan karena tidak ada 
aplikasi untuk menjalankannya, 
apalagi Anda seorang yang cukup 
narsis di depan kamera? Cheese 
adalah program yang menarik un- 
tuk mengambil gambar dan video 
dari webcam Anda. Aplikasi ini 
juga memberikan beberapa efek 
grafis yang menyenangkan para 
pengguna untuk memanipulasi 
gambar atau video yang akan di- 
hasilkan. Sayangnya, kekurangan 
bagi aplikasi ini adalah dukungan 


Google Chrome 5.0.375.99 





& — — a — — F — 


= E 


43 ubuntu 


Liege adung [rura huma E 1G ux 
Lea m. HOA LTE 














untuk kamera dengan tipe V4L 
yang belum sempurna saat ini, na- 
mun perbaikan akan terus dilaku- 
kan terus menerus karena Cheese 
adalah program opensource. Bagi 
Anda yang memiliki penyakit nar- 
sisisme, pasti akan senang dengan 
kemampuan aplikasi Cheese yang 
akan memanjakan Anda.mZa 


PEMBUAT: Daniel Siegel dan Raphael Slinckx 
SITUS: live.gnome.org/Cheese 

LISENSI: GPL / Free 

DEPENDENSI: lib-2.0, gdk-20, gstreamer-0.10 
REQUIREMENT: - 











Siapa yang tidak mengenal aplikasi 
web browser ini? Chrome menjadi 
saingan utama dari Mozilla Firefox. 
Browser ini mengombinasikan ke- 
gunaan browser yang maksimal 
dengan bentuk yang sederhana se- 
hingga dapat melakukan browsing 
secara cepat, aman, dan mudah. 
Fitur terbaru yang dihadirkan kali 
ini adalah pencarian dari address 
bar, penggunaan akses tab yang 
lebih cepat, dan penggunaan incog- 
nito yang tidak menyimpan history 
browsing ketika digunakan. 


www.infolinux.web.id 


Instalasi yang mudah dan bentuk 
sederhana akan menjadi daya tarik 
tersendiri bagi Anda yang lebih me- 
mentingkan fungsi daripada kein- 
dahan tampilan. Sebagai pemula 
dalam dunia maya, cobalah aplikasi 
ini untuk berselancar dengan mulus. 
Instal dan rasakan pengalaman ber- 
selancar di dunia maya. m Za 


PEMBUAT: Google Inc. 
SITUS: google.com/chrome 
LISENSI: GPL / Free 
DEPENDENSI: - 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


(SISTEM) 


PeaZip 3.2.1 








PeaZip merupakan pengarsip, 
menampilkan kompresi, enkrip- 
si yang fleksibel, dan dukungan 
penuh format 7Z, 7-Zip, Bzip2, 
dan masih banyak lagi. Antar- 
muka grafisnya pun sangat mu- 
dah digunakan untuk mengedit, 
menyimpan, ataupun melakukan 
restore file kompresi. g Za 


PEMBUAT: Giorgio Tani 
SITUS: peazip.sourceforge.net 
LISENSI: GPL / Free 
DEPENDENSI: - 
REQUIREMENT: - 


[KEAMANAN] 


Prey 0.3.73 














Prey berfungsi untuk menemu- 
kan laptop Anda yang hilang, de- 
ngan mengirimkan laporan wak- 
tunya, informasi jaringan Wi-Fi, 
screenshot dari desktop yang 
berjalan dan khusus bagi laptop 
Anda yang memiliki webcam ter- 
integrasi. Anda dapat memiliki 
foto si pencuri. m Za 


PEMBUAT: Tomas Pollak 
SITUS: bootlog.org 
LISENSI: GPL v3 / Free 
DEPENDENSI: - 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 09/2010 21 


SOFTWARE PILIHAN 


[PERMAINAN] 


Violetland 0.2.10 


Dalam bermain Violetland, Anda 
harus membantu gadis dengan 
nama Violet, bertarung dengan 
gerombolan monster. Didukung 
dengan berbagai senjata, dan 
juga kemampuan khusus. Fitur 
uniknya, yaitu perubahan dina- 
mis dari siang dan malam dapat 
Anda nikmati di sini.mZa 


PEMBUAT: The violetland Team 
SITUS: code.google.com/p/violetland 
LISENSI: GPL v3 / Free 
DEPENDENSI: SDL, OpenGL 
REQUIREMENT: - 


[PERKANTORAN] 


WebCollab 2.70 











WebCollab adalah sistem berba- 
sis web kolaboratif untuk proyek- 
proyek dan manajemen proyek. 
WebCollab mudah digunakan, 
dan mendorong pengguna untuk 
bekerja bersama-sama. Aplikasi 
ini ideal untuk pelacakan bebera- 
pa proyek dan tugas-tugas kecil 
yang banyak di meja Anda. m Za 


PEMBUAT: Andrew Simpson 
SITUS: webcollab.sourceforge.net 
LISENSI: GPL / Free 

DEPENDENSI: Apache, MySQL, PHP 
REQUIREMENT: - 


22 09/2010 m INFOLINUX 


StoreMan 1.32 





StoreMan adalah program ber- 
bentuk grafis untuk Linux dan 
Windows, ditulis dengan Python 
dan berdasarkan cross-platform 
Gui-library wxWidgets. Perang- 
kat lunak ini adalah kombinasi 
dari program backup dan ar- 
sip manajer berbasis database. 
StoreMan sangat ideal dan cocok 
untuk melakukan backup atau 
menyimpan file pada kotak NAS 
atau pada drive USB, dan untuk 
mencari file tanpa harus memiliki 
perangkat penyimpanan data on- 


Warzone 2100 2.3.1 


Warzone 2100 adalah permainan 
real time strategy, dikembangkan 
oleh Labu Studios, dan diterbit- 
kan oleh Eidos Interactive. Meski- 
pun sebanding dengan Earth 
2150 dalam banyak hal penting, 
permainan ini mengandung as- 
pek-aspek yang unik. Termasuk 
di dalamnya berbagai teknologi 
radar, fokus lebih pada artileri 
dan teknologi anti-artileri, lebih 
sering melakukan update sinema- 
tik, serta berbagai metode desain 
kendaraan yang berbeda. Fitur- 





-" Bese Beers bef ti 
š miry han krasa | anh Larik ms 
fe unm 
= Bp 
= nah dg bua 


uem Be 
ruka Sara ee Laka 


imm ei Is. 
> to 
Tar * Tom 


Tas ika y mp bud 


-mi hr oe eel m mo 


EL KAL Lu o LLL SUL Pg, 





line. Aplikasi ini memerlukan pa- 
ket pendukung seperti python dan 
wxwidget, semua paket ini sudah 
tersedia di Linux. Kemudahan 
menjadi andalan aplikasi ini un- 
tuk penggunanya. Jadi, Anda ti- 
dak perlu menjadi master untuk 
memulainya. Hanya dibutuhkan 
waktu untuk Anda belajar. nZa 


PEMBUAT: Frank Mersmann 

SITUS: ewetel.net/-frank.mersmann/index.html 
LISENSI: GPL / Free 

DEPENDENSI: Python, wxWidgets 
REOUIREMENT: - 


fitur menarik yang Anda dapat- 
kan adalah layar navigasi cepat, 
tiga buah peta besar untuk ditak- 
lukkan, dan masih banyak lagi. 
Warzone adalah permainan yang 
dapat Anda mainkan bersama- 
sama dengan teman untuk melatih 
strategi melawan musuh-musuh 
Anda.mZa 


PEMBUAT: Pumpkin Studios 

SITUS: wz2100.net 

LISENSI: GPL / Free 

DEPENDENSI: gawk, SDL, OpenAL, OpenGL 
REQUIREMENT: - 





www .infolinux.web.id 


Hamsi Manager 0.8.62 





NM a K áp in rna rae bac pr 


_, HamsiManmger 
Wergian iG gd 
a EDE Develepererud Pag d à 3 [EDE k á. 3] 


Abg o Gee Thig fe 

Kiar "gie ri d Fé auus er Dira! zd. Cep per ia 
Changer . 

hama. anager ye PHL oe TLA k maaa 

P Maca ej drcppd wif LY) le Mg xd in ee eee h 
moi 

E bane ay Dom Ta akrar] 

"emer pe Chancho HTAA dm: Sa Tan Ep ee 34 
change Se encoding inse ong 15 asser LUT - B. 50-Bd33.9 C^ 1254 


zi 
"Mera Qe everything for yaw ta Fed peur imp. Aes and [oides 








Aree ot =i rire 

Bagi Anda, pasti kemudahan dan 
efisiensi sangat penting untuk di- 
miliki. Misalnya untuk mengatur 
file-file yang ada di dalam kompu- 
ter, pastinya tidak ingin berantakan 
dan susah untuk dikelola. Salah 
satu solusi yang ditawarkan kepada 
Anda adalah menggunakan hamsi 
manager. Sebuah file manager yang 
dapat melakukan fungsi, seperti 
mengoreksi karakter/kesalahan pe- 
ngodean dalam sistem Anda, sama 
halnya dengan mengubah file en- 
coding dari satu ke yang lain (UTF- 


Asunder 2.0 


a im Beal C mum 

b | Tie A 
Im kardi 
amas kiai agrees os 
esed ip ER. 
e BERG 


LE TI 


M nans 


ores K Fg foi bilan 


7 ett. 4 & s 


im Mee Pera 








Asunder merupakan aplikasi yang 
ditujukan untuk melakukan rip- 
ping dan encoder CD audio di GNU/ 
Linux. Anda dapat menggunakan- 
nya untuk menyimpan track dari 
CD audio dengan berbagai format, 
seperti wav, mp3, ogg, flac, aac, 
dan masih banyak lainnya. Fitur 
yang dimiliki oleh Asunder, antara 
lain dapat melakukan encode ke 
berbagai format dalam satu sesi, 
melakukan rip dan encode secara 
simultan, tidak bergantung pada 
desktop environment tertentu, 


www.infolinux.web.id 


T HALE ee Ep n 
Praya dki brr. kas 
1 saka Massana 
C= SS eS 
cig i == lone 
iu de Bil dama mama | ë Mania ieee i 
aa 


" Lx Ba - hay omg Lu a ma "UE 


P z F = — = 
pme 
z z qp 
Pel ¿jina ab D ees ar [sama 
zie H gern ban cem 


Ls: ES. a een 





8, ISO-8859-9, CP 1254 dll), meng- 
atur segalanya bagi Anda untuk 
menemukan MP3, file dan folder 
dengan mudah, dan menghapus file 
yang tidak dibutuhkan dan folder 
seperti folder kosong, agar sistem 
Anda menjadi rapi. Pengaturan file 
dan folder yang rapi mencerminkan 
penggunanya.m Za 


PEMBUAT: Murat Demir 
SITUS: www.mixdigitall.com/ 
LISENSI: GPL v3 / Free 
DEPENDENSI: PyQt, PyKDE 
REQUIREMENT: - 





ZEE 





membuat playlist m3u, dan masih 
banyak fitur-fitur lainnya. Instalasi 
dan penggunaannya pun sangat mu- 
dah dimengerti, walaupun memiliki 
banyak dependensi, namun semua- 
nya sudah tersedia di dalam reposi- 
tori distribusi Anda. Apabila Anda 
ingin mencoba sesuatu yang beda, 
gunakan Asunder.m Za 


PEMBUAT: Andrew Smith 

SITUS: littlesvr.ca/asunder/ 

LISENSI: GPL / Free 

DEPENDENSI: GTK 2.4, LAME, vorbis-tool 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[DESKTOP] 


Lyrics Screenlet 0.7.0 


Am | gonna have to Show Ve 


Screenlets adalah satu set aplikasi 
widget yang dikembangkan seca- 
ra independen dan mesin widget 
menjalankan mereka. Lyrics 
screenlets merupakan widget yang 
dapat melakukan download dan 
menampilkan sinkronisasi lirik da- 
ri mp3 yang sedang berjalan pada 
pemutar musik Anda. nZa 


PEMBUAT: Marcel Dancak 
SITUS: gtk-apps.org 
LISENSI: GPL / Free 
DEPENDENSI: screenlets 
REQUIREMENT: - 


[UTILITI] 


NixSnapr 1.0 


bik) Swann eee |en i er Lue] 


PE aT ra Pari BE rures du (2) 








Bingung untuk mengambil screen- 
shot pekerjaan Anda di desktop? 
Cobalah gunakan NixSnapr. NixS- 
napr merupakan aplikasi berbasis 
imagemagick, cURL, dan Zenity. 
Mudah untuk mengambil capture 
dari desktop dan juga melakukan 
upload ke server secara langsung 
dengan cepat. m Za 


PEMBUAT: Vamsi 

SITUS: launchpad.net/nixsnapr 
LISENSI: GPL / Free 
DEPENDENSI: curl, libcurl 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 09/2010 23 


UTAMA 


Supriyanto 





10 Aplikasi Desin Twitter 


Kegiatan berkomentar di Twitter sudah menjadi kebutuhan primer sebagian 


pengguna Internet. Untuk menunjang kegiatan, gunakan aplikasi desktop Twitter. 


Saat ini, mulai dari masyarakat 
biasa hingga politisi, sudah terbiasa 
menggunakan account jejaring sosial 
untuk menyampaikan komentar 
mereka. Semua ini dapat dilakukan 
dengan mudah, karena pengguna 
cukup mendaftar ke layanan jejaring 
sosial yang diinginkan cukup den- 
gan menggunakan alamat e-mail, 
dan berikutnya mereka dapat saling 
terjalin di dunia maya. 

Dari sekian banyaknya ayanan 
jejaring sosial yang terdapat di 
Internet saat ini, Facebook dan 
Twitter merupakan dua layanan je- 
jaring sosial yang paling banyak 
penggunanya. Khusus untuk Twit- 


24 09/2010 m INFOLINUX 


ter, Indonesia bahkan sudah menjadi 
negara nomor 1 di Asia yang paling 
banyak menggunakan Twitter. 

Beralih ke urusan aplikasi. 
Kebanyakan pengguna biasanya 
menggunakan cara manual dengan 
login ke account Twitter miliknya 
dari web browser, memasukkan pass- 
word, baru kemudian mengirimkan 
pesan. Jika dirunut, terdapat bebera- 
pa langkah untuk sekedar melakukan 
pengiriman pesan. Padahal terdapat 
cara yang lebih singkat, jika peng- 
guna menggunakan aplikasi desktop 
Twitter. Pada platform Linux, sudah 
tersedia puluhan aplikasi yang ditu- 
jukan untuk hal ini. 


Dari beragam pilihan aplikasi 
desktop Twitter yang tersedia, 
terpilih 10 aplikasi desktop Twitter 
yang menurut kami cukup baik untuk 
digunakan. Aplikasi ini dapat mem- 
permudah Anda untuk mengirimkan 
pesan, membalas pesan, membaca 
tweet rekan atau pengguna umum, 
dan banyak hal lainnya. Semua 
aplikasi ini sudah diuji dapat ber- 
alan dengan baik di desktop Ubuntu 
Linux. Meski demikian, seharus- 
nya aplikasi ini juga dapat berjalan 
dengan baik pada platform distro 
yang lain. Akhir kata, selamat 
menikmati sajian edisi ini! m 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





= 


gTwitter 1.0beta 


Seperti namanya, aplikasi ini merupa- 
kan salah satu aplikasi Twitter klien 
yang bersifat ringan dan ditujukan 
untuk pengguna desktop GNOME. 
gTwitter memiliki tampilan yang sangat 
simpel dan user friendly sehingga 
sangat mudah untuk digunakan. Pada 
halaman utama gIwitter, Anda akan 
secara otomatis menerima semua up- 
date Twitter dari rekan Anda maupun 
dari pengguna Twitter umum. Proses 
instalasi gl witter pada distro Ubuntu 
juga cukup mudah dilakukan. Pasti- 
kan Anda sudah terhubung ke reposi- 
tori Ubuntu, lalu cukup menjalankan 
perintah "sudo apt-get install gtwitter" 
untuk menginstalasi gTwitter. 

Untuk meng-update status Twitter 
melalui  gTwitter, pengguna cukup 
mengetikkan status yang diinginkan 


dari kotak status yang terdapat pada 
bagian bawah aplikasi ini. gTwitter 
juga tidak memiliki pilihan untuk pesan 
notifikasi tweet baru dengan suara. 
Namun pada sisi lain, hal ini cukup ber- 
manfaat untuk bekerja karena tidak ada 
suara ding, yang akan muncul setiap 
beberapa menit. 

Jika Anda tidak ingin melewatkan 
status update yang terjadi di Twitter, 
set desktop gTwitter ke posisi Always 
on top. Dengan ini, desktop gTwitter 
akan selalu berada di posisi atas dari 
aplikasi lain yang sedang terbuka. Jika 
menginginkan gTwitter dalam kondisi 
tersembunyi saat masuk ke desktop 
Linux, Anda juga dapat memberi tanda 
centang pada pilihan Hidden at startup 
yang terdapat pada halaman Prefer- 
ences aplikasi ini. 

Untuk urusan fitur, berikut se- 
jumlah fitur yang dimiliki oleh gTwit- 
ter: dapat menerima status tweet 
rekan atau pengguna umum Twitter, 


182 





Twila Lara 


= Supriyanto 
Second test update my facebook wall from my 
~ Geeta. What bt euccess to be done? TIE see soon 





ë | 4 


dapat mengirimkan pesan ke Twitter, 
refresh tampilan dalam kurun waktu 
tertentu, dan icon untuk area pesan 
notifikasi. Menurut pengembangnya, 
glwitter akan dilengkapi dengan 
fasilitas penampil pesan langsung 
pada tahap pengembangan gTwitter 
berikutnya. 


Info: http://code.google.com/p/gtwitter/ 





Twhirl adalah aplikasi Twitter klien 
yang dibuat dengan Adobe AIR. Untuk 
itu, download terlebih dahulu paket 
Adobe AIR untuk platform Linux dari 
url http://arrdownload.adobe.com/air/ 
lin/download/1.5/AdobeAlRInstaller. 
bin, lalu lakukan Instalasi. Petunjuk 
Instalasi Adobe AIR untuk Ubuntu 
dapat dilihat pada url http://www. 
sizlopedia.com/2008/04/06/how-to- 
install-adobe-air-on-ubuntu/. Setelah 
paket Adobe AIR terinstalasi dengan 
baik, Anda dapat langsung melakukan 
double klik pada file twhirl-x.x.x.air yang 
sebelumnya telah di-download, untuk 
dapat melakukan instalasi Twhirl. 
Twhirl dapat menjalankan beberapa 
account sekaligus dari beberapa 
account situs jejaring sosial yang Anda 
miliki. Aplikasi desktop Twitter ini juga 


www.infolinux.web.id 





menyajikan sejumlah 








fitur yang menarik. 

Sejumlah fitur yang 

dimiliki oleh Twhirl: 

@ Dapat terhubung 
ke beberapa ac- 
count situs jejaring 


keri sadne ale dai df 
4 mmi umum Sam orit 


| Her) spicu nium ipm mios 
a et mmm & asa "am. 
je anda risia dur: januari 

EG .-m: Basan Ü€ aq xcd 


-L mam meal A macer du paz 
E a dme Lum amma as n 


sosial, seperti E: ivt edis Marun tama ka te rta 
Twitter, laconi.ca, |! | m 
Friendfeed, dan 


Seesmic Video. 

€ Tampilan notifikasi 
untuk pesan baru. 

@ Pemendek ` URL 
yang panjang (menggunakan digg. 
com, bit.ly, snurl, twurl atau is.gd). 

@ Satu kali penulisan update status 
untuk dikirim ke banyak situs jejaring 
sosial lainnya, seperti Facebook, 
MySpace, LinkedIn, dan banyak lagi 
melalui Ping.fm. 

@ Pasang gambar ke yfrog. 

@ Pencarian tweet-tweet mengguna- 
kan Twitter Search dan TweetScan, 





Tur ad brrl sesi muy Patria mad Frau yee Ged iu ngira ia bm ouem! 7U sar naan 
m ommi mau [ke omms ua usa 


dan mengikuti topik pada waktu 
bersamaan dengan pencarian yang 
telah tersimpan. 

@ Perekaman video ke Seesmic Video, 
dan berbagi file video tersebut ke 
Twitter secara cepat. 

@ Dilengkapi fitur pengejaan kata 
dalam bahasa Inggris. 


Info: www.twhirl.org 


INFOLINUX H 09/2010 25 


UTAMA 


Gwibber 





aGwibber 


“ adalah aplikasi 
microblogging 
klien bersifat 
open source 


yang ditujukan untuk pengguna desk- 
top Linux. Jika Anda pengguna distro 
Ubuntu 10.04 LTS, aplikasi yang satu 
ini sudah dikemas secara langsung 
sebagai default aplikasi microblog- 
ging, yang shortcut-nya dapat ditemu- 
kan pada menu Applications | Internet 
| Gwibber Social Client. 

Gwibber mendukung sejumlah 
layanan web jejaring sosial ke desktop 
Linux, sehingga mempermudah peng- 
guna untuk berkomunikasi dengan 
sesama rekannya di jejaring sosial. 
Aplikasi ini dibuat berbasiskan Python 
dan menggunakan pustaka PyGTK. 
Pada versi 2.30, Gwibber telah mem- 
bawa sejumlah peningkatan fitur dan 
antarmuka, termasuk mode pengiriman 
pesan dalam banyak kolom, dan du- 


kungan untuk cache pesan yang sudah 
tersimpan. Antarmuka Gwibber 2.30 
terlihat lebih bersih dan lebih intuitif. 

Target bar yang terdapat pada sisi 
bawah juga mempermudah pengguna 
untuk mengirim suatu pesan ke masing- 
masing account. Peningkatan terbesar 
yang terdapat di Gwibber 2.30 adalah 
pada halaman antarmuka banyak kolom 
yang baru. Antarmuka ini memudahkan 
pengguna untuk dapat menampilkan 
banyak aliran pesan pada satu waktu 
dalam sebuah jendela. Menu drop- 
down yang tersedia, juga mempemu- 
dah pengguna untuk memilih aliran 
pesan mana yang akan ditampilkan 
pada setiap kolom. 

Untuk dapat memulai pengiriman 
status via Gwibber, pilih account 
layanan microblogging yang ingin 
digunakan, lalu isikan dengan user- 
name dan password account layanan 
mikroblogging yang Anda miliki. Se- 
jumlah layanan mikroblogging yang 





^ wepeipmrts 


o sapripmem 


fee GS Seal aan "map bm RE ma Ui 


ool) tg 
at . " = a Shi md F 
dl aa Luc hina 
di ra Lat bins 
ET i = ET d i h nus 
va ^ nika daden Laman 
T peat "TT ys BEEOIN Use pe 
bhkn Lard 


= w 
- ie 
E mg 
s 
= O ishn L akhiri 


&3 (Et CB 


didukung oleh Gwibber, di antaranya: 
Twitter, Facebook, Flickr, StatusNet, 
Qaiku, FriendFeed, Digg dan Identi. 
ca. Setelah berhasil login ke layanan 
microblogging terkait, halaman utama 
Gwibber akan segera refresh, dan 
mengambil sejumlah pesan yang ter- 
dapat pada layanan microblogging. 


Info: http://gwibber.com 





m eee [ii 


Twitux 0.69 


A GNOME client for Twitter 
Aplikasi Twitter klien yang satu 
ini memiliki tampilan yang sangat 
sederhana. Saking sederhananya, 
Twittux tidak dilengkapi dengan kotak 
pengirim pesan yang terintegrasi pada 
halaman utamanya. Untuk mengirim- 
kan pesan, dari jendela utama Twitux, 
Anda dapat memilih menu Twitter | 
New Message. Setelah tampil halaman 
Send Message, ketikkan pesan yang 
ingin dijadikan status, lalu klik Send. 

Twitux juga tidak menawarkan cara 
mudah untuk membalas tweet yang 
masuk. Untuk dapat membalas tweet 
yang sudah masuk, pengguna hanya 
diberikan cara dengan men-double 
klik tweet yang ingin dibalas, lalu akan 
tampil halaman pengiriman pesan ke 
tweet yang telah di-double klik. Tulis- 
kan pesan balasan yang diinginkan, 


26 09/2010 m INFOLINUX 


lalu kirim Send untuk mengirimkan 
pesan balasan yang telah dibuat. 
Untuk setiap tweet yang masuk, 
Twitux juga secara otomatis akan 
memotong setiap isi tweet yang 
panjang pada bagian sisi kanannya. 
Pesan tweet yang baru masuk, juga 
dapat disajikan dalam bentuk notifikasi 
pop-up oleh Twitux. Pesan notifikasi 
tweet baru yang baru juga dapat disaji- 
kan dalam bentuk suara. Untuk melaku- 
kan hal ini, pengguna dapat masuk ke 
menu Settings | Preferences. Setelah 
masuk ke jendela Prefences, peng- 
guna dapat memberi tanda centang 
pada pilihan Display notifications 
when message recieved dan Sound 
notification when message received. 
Anda juga dapat mengatur apakah 
tweet yang dikirimkan secara default 
hanya dapat dilihat oleh sesama rekan 
atau untuk umum, dari pilihan yang 
terdapat pada menu Default Timeline. 
Pengaturan waktu untuk mengambil 





Pp 37 Mit az 


prey - d hours age 
HA am kahan Sans bor 
Pup - hours E 
P apraqde wg wy 
upra 5 ras iex 
"mn ii i 
Pep Pe sey 
| reu! Wr ad =< 
| kepriy Hi : 3 hour sg 
vepraq - J ou aga 
Urs] dada im imi Var 


FII wepraycé L6 hoo ega 
A Pepragym jó hoo iy 
"mi s= kE? iiit LU (els kr É sz cT i 


tweet yang terdapat di Twitter, juga 
dapat Anda atur dari pilihan yang ter- 
dapat di menu Retrieve every. Jika 
menginginkan fitur pengejaan kata 
dalam bahasa Inggris, masuk ke tab 
Spell Checking, beri tanda centang 
pada pilihan Enable spell checking. 





Info: http://live.gnome.org/DanielMo- 
rales/Twitux 


www .infolinux.web.id 


; i | U cte Wa 


Secara sepintas, tampilan aplikasi ini 
mirip dengan gTwitter. Dalam halaman 
utama aplikasi ini, Anda dapat meng- 
update status dan melihat beragam 
tweet baru yang sudah dikirimkan oleh 
rekan Anda. Mitter juga memungkinkan 
untuk menampilkan gambar avatar di 
timeline pribadi Anda. Mitter mendu- 
kung beberapa antarmuka berbeda 
berdasarkan sistem yang digunakan. 
Untuk dapat menjalankan Mitter, 
download terlebih dahulu paket Mit- 
ter dari http://code.google.com/p/mit- 
ter/. Sebelum menginstalasikan Mit- 
ter, jika Anda pengguna distro Ubuntu, 
pastikan telah menginstalasikan paket 
python-gtk2 terlebih dahulu. Setelah 
itu, unzip paket mitter-0.4.5.zip ke 
suatu direktori, lalu jalankan perintah 
“python setup.py install” untuk mengin- 











Dari bebe- 
rapa pilihan, 
aplikasi 

Twitter klien 

berbasis 

Adobe AIR, 

salah satunya adalah Spaz. Aplikasi ini 

menawarkan tampilan yang intuitif dan 
mudah untuk dikustomisasi. Spaz juga 
menawarkan instalasi secara otomatis 
hanya dalam satu langkah saja. Spaz 
ditulis dengan menggunakan Java- 
script, xHTML, jOuery, dan CSS. 

Sebagai salah satu aplikasi Twitter 
klien, Splaz sudah memiliki sejumlah 
fitur, yang di antaranya: 

@ Spaz menawarkan daftar direktori 
dari pengguna, berdasarkan 
account Twitter Anda dan para 
pengikut Twitter Anda. 

@ Spaz menawarkan sejumlah tema 
dan dukungan pembuatan tema 
dari para pengguna. 


@ Kemudahan pengguna dalam 


www.infolinux.web.id 





UTAMA 








8 
i 
Ë 





TRIR 
Mimi 


4 


i 
1H 


i lhi mum jos 
ihi mum à miira 


ik: emm ia 
Ma iip lj 


EAEE EAn eae n a. 
"n 
| 


Kal wucm | mera 
E E= 


stalasikan Mitter ke sistem. Jika proses 
Instalasi selesai dilakukan, Anda dapat 
menjalankan Mitter dengan mengetik- 
kan perintah 'mitter' dari Terminal. 

Kali pertama menjalankan Mit- 
ter, akan tampil halaman login untuk 
memasukkan Username dan Password 
account Twitter Anda. Atur Juga selang 
waktu yang dibutuhkan untuk me-re- 
fresh tampilan antarmuka Twitter. 


mendefinisikan 
CSS yang tidak di- 


Inginkan. 

@ Terdapat nada 
suara yang meng- 
gunakan stasiun 
kereta Tokyo 


yang dibuat oleh 
Dominik Dimaano. 

@ Dukungan sintaks 
markdown yang 
dibolehkan. 

@ Memiliki dukungan 
pen-decode URL 
yang diperpendek. 


Untuk dapat menginstalasikan Spaz, 
pastikan paket Adobe AIR telah terins- 
talasi dengan baik pada sistem Anda. 
Berikutnya, download file installer 
‘SpazAlR.air’, lalu double klik file terse- 
but untuk memulai proses Instalasi. 
Selesai proses instalasi, installer Spaz 
akan membuat icon Spaz di desktop. 


up BL 
I ii 
"n L] 


Tig M PUT 


Halaman utama Mitter sendiri 
terbagi menjadi tiga bagian utama, 
yakni menu utama, halaman tweets, 
dan kotak pengirim tweets. Untuk 
mengirimkan status/tweet yang baru, 
Anda cukup mengetikkan pesan yang 
ingin dikirimkan pada kotak pengirim 
tweets. 


Info: http://code.google.com/p/mitter/ 





test update status dari Mitter.. 
3 hr age from Mither 


| fest upslate status dari Twitux 
9» hi age [Teen Paiku 





lest update status dari twhirl 
$8 he aon roe Seesmit i 3I 


Double klik icon tersebut untuk mulai 
menjalankan Spaz. Selanjutnya, klik 
icon bergambar palu dan kunci untuk 
masuk ke menu Preferences. Pada 
halaman Preferences, masukkan user- 
name dan password pada bagian Ac- 
count Information, dan klik Save. Kini, 
Anda dapat ber-tweets ria dari Spaz! 


Info: http://getspaz.com 


INFOLINUX H 09/2010 27 


UTAMA 






Echofon for Twitter 


by naan studio, Inc. 


Echofon (sebelumnya bernama Twit- 
terfox), merupakan salah satu ekstensi 
Mozilla Firefox yang dapat menampil- 
kan tweets dari rekan Anda yang ter- 
dapat di Twitter. Untuk dapat mengins- 
talasikan ektensi ini, pastikan Anda 
telah menggunakan Mozilla Firefox se- 
bagai web browser. Setelah itu, arah- 
kan web browser Anda ke url https:// 
addons.mozilla.org/en-US/firefox/ad- 
don/5081/. Ikuti wizard yang diberikan 
hingga ekstensi Echofon for Twitter, 
berhasil diinstalasikan dalam Mozilla 
Firefox. Setelah selesai, lakukan proses 
restart web browser Mozilla Firefox un- 
tuk mengaktifkan ekstensi Echofon for 
Twitter yang telah berhasil terinstal. 
Saat masuk kembali ke halaman 
utama Mozilla Firefox, Anda akan me- 
lihat icon kecil ekstensi Echofon yang 
terdapat di bagian pojok kanan bawah. 
Untuk mengaktifkan pembacaan tweets 









Twitbin 2.6 


by brianbreslin 


+) 


Salah satu ekstensi Firefox lain yang 
berfungsi sebagai Twitter klien adalah 
Twitbin. Dengan menggunakan Twit- 
bin, Anda dapat selalu terhubung ke 
status account Twitter Anda. Dengan 
ekstensi ini, Anda dapat mengirimkan 
pesan, menerima pesan, berbagi link. 
Untuk dapat menggunakan Twitbin, 
Anda dapat menginstalasikan eks- 
tensi Twitbin terlebih dahulu, dengan 
mengarahkan browser ke url https:// 
addons.mozilla.org/en-US/firefox/ad- 
don/7631. Dar halaman ekstensi Twit- 
bin, klik button Add to Firefox untuk 
menginstalasikan ekstensi Twitbin ke 
Mozilla Firefox. Tak berapa lama akan 
tampil halaman Software Installation. 
Tunggu beberapa saat hingga tampil 
button Install Now pada halaman 
Software Installation. Setelah tampil, 
klik button tersebut, dan ikuti tahap 


28 09/2010 m INFOLINUX 


Echofon for Twitter 


melalui Echofon, klik kanan pada icon 
Echofon, lalu klik menu Preferences. 
Klik pada menu Add account, lalu isi- 
kan dengan User Name dan Password 
account Twitter Anda, setelah itu klik 
OK. Tunggu beberapa saat hingga 
seluruh tweets Anda dan rekan tampil 
di jendela Echofon. 

Untuk konfigurasi lain yang terdapat 
pada halaman Echofon Preferences, 
Anda dapat melakukan konfigurasi 
tema, ukuran font, selang waktu untuk 
memperoleh tweets, selang waktu 
tampilnya halaman pop-up, shortcut 
yang ingin digunakan untuk membuka 
atau menutup jendela, shortcut yang 
Ingin digunakan untuk memasuk- 
kan URL, dan pilihan untuk menggu- 
nakan notifikasi berbentuk suara atau 
tidak. Jika menginginkan penggunaan 
Twitter dalam mode keamanan yang 
tinggi, Anda juga dapat memberi tanda 
centang pada pilihan Use SSL for all 
request. 


proses instalasi ekstensi Twitbin hing- 
ga proses instalasi selesai dilakukan. 
Setelah proses instalasi selesai, laku- 
kan proses restart web browser Mozil- 
la Firefox untuk mengaktifkan ekstensi 
Twitbin yang telah berhasil terinstal. 

Pada halaman Mozilla Firefox, kini 
terdapat icon Twitbin yang terletak 
pada bagian pojok kanan bawah. Klik 
pada icon Twitbin tersebut untuk me- 
nampilkan halaman utama Twitbin. 
Setelah halaman Twitbin tampil, laku- 
kan login ke account Twitter Anda 
dengan mengklik icon Login to your 
account, dan masukan Username 
dan Password account Twitter Anda. 
Setelah berhasil login, akan tampil 
halaman muka aplikasi Iwitbin yang 
menampilkan beragam tweets. 

Jika ingin membalas tweets yang 
telah di-posting oleh rekan, Anda 
dapat memilih tweet yang ingin diba- 
las, lalu klik icon Reply message yang 
terletak di kanan bawah ikon avatar 





E: suprmy best upisite stabs dari 
i echaren 
best upise status dan Porty 
text Lipide statu dari Mis? 
š — 
text update status dari Tebu 
nest update sENTuS Bari Dwi 
text upitie tists twitter dari g Twitter 
best update ELA Filter be face bok 


Second Text upire my Tacebook wal 
oi rry Dee. Ml Iko bn 5e 


Setelah melakukan konfigurasi, klik 
Close untuk kembali ke menu utama 
Echofon. Dari halaman Echofon, kini 
Anda dapat melihat beragam tweets. 
Jika Ingin membuat tweet baru, Anda 
dapat menuliskan tweet yang diingin- 
kan pada kotak bawah aplikasi Echo- 
fon, lalu tekan Enter. 


Info: www.echofon.com 








Twitbin k 
44: C “D F SR. = 140 


ratune E ME " IU S Cli E iru | 


SUPRA 
isi apa situs dari thin 
from Teipin 


38 aqu 


ABC F 
Flight Atendan Rips Of Sleeping 
Passengers [rit s 


SUPRAYOR 
lest update status dari echodon. 11M 


mmm om mm =müm maikan x 





rekan pengirim tweet bersangkutan. 
Pada icon sebelah kiri yang terletak 
di kiri bawah icon avatar, Anda juga 
dapat mengklik icon tersebut untuk 
menambah tweet tersebut ke menu 
favorites, melaporkan atau memblok 
tweet bersangkutan sebagai spam, 
dan melakukan retweet. 


Info: www.twitbin.com 


www .infolinux.web.id 








Alternatif 
aplikasi 
berbasis 
Adobe AIR 
lannya yang dapat Anda gunakan 
sebagai aplikasi Twitter klien adalah 
Posty. Secara umum, fungsi aplikasi 
ini mirip dengan aplikasi TwitterBar, 
namun tidak hanya didesain sebagai 
aplikasi Twitter klien saja. Di samping 
dapat mengirimkan posting-an ke 
Twitter, Posty juga dapat digunakan 
untuk mengirimkan posting ke Jaiku, 
Pownce, Tumbir, Identi.ca, dan Friend- 
Feed dalam kurun waktu bersamaan. 
Hal ini sangat berguna bagi para peng- 
guna yang memiliki lebih dari dua ac- 
count ke layanan jejaring sosial yang 
berbeda. Cukup dengan mengirimkan 
satu kali pesan, maka pesan tersebut 
akan langsung di kirimkan ke sejumlah 
layanan jejaring sosial yang telah Anda 
daftarkan. 

Sebagai aplikasi Twitter klien berba- 





Bosan mengirimkan status Twitter dari 
antarmuka grafis? Atau ingin melaku- 
kan tweet dari halaman Terminal? 
Salah satu aplikasi berbasis CLI (Com- 
mand Line Interface) yang dapat digu- 
nakan untuk kebutuhan ini adalah bti 
- bash twitter/identi.ca ididocy. 

Sesuai dengan namanya, aplikasi 
ini dapat mengirimkan pesan dari input 
Terminal Bash Anda ke layanan jejaring 
sosial Twitter atau Identi.ca secara mu- 
dah dan cepat. Aplikasi ini dapat mem- 
baca pesan dalam standar input, dan 
menggunakan konfigurasi account dan 
password yang diberikan dari halaman 
command line, untuk selanjutnya 
mengirimkan pesan yang telah di-in- 
put. Aplikasi ini memiliki fokus utama 
untuk menyimpan beragam log yang 
telah Anda ketikkan pada bash shell, 
sehingga pengguna lain dapat menge- 
tahui apa yang sedang Anda kerjakan 


www.infolinux.web.id 


sis Adobe AIR, Posty sudah dilengkapi 

dengan sejumlah fitur. Beberapa fitur 

yang terdapat di Posty, di antaranya: 

@ Dapat melakukan browsing ke 
tweets personal, publik, dan rekan. 

@ Melakukan kirim pesan balasan ke 
sejumlah layanan jejaring sosial 
Twitter, Friendfeed, dan Identi.ca. 

@ Browsing dan kirim pesan langsung 
ke layanan jejaring sosial Twitter 
dan Identi.ca. 

@ Mendukung favorites untuk layanan 
Twitter dan Identi.ca. 

@ Pencarian ke pesan yang telah lalu 
di layanan Twitter dan Friendfeed. 


@ Otomatis, seperti yang Anda 
ketikkan, pengejaan kata dari pesan 
yang dikirim. 


@ Memiliki layanan pemendek url se- 
cara built-in. 

@ Notifikasi yang dapat dikonfigur- 
asi dari kiriman pesan yang telah 
masuk di layanan Twitter. 


@ Notifikasi dan instalasi secara 


"ULT : " 
Enter account for (null): supraydB 
Enter password for (null): 


tweet: test kirim pesan dengan menggunakan bti 








otomatis ke versi terbaru. 

@ Visualisasi dari item multimedia, 
seperti Youtube dan Vimeo videos, 
dan Flickr/Zoomr/Smugmug. 

@ Manajemen otomatis dari konek- 
si Internet, serta dapat bekerja 
dibelakang proxy. 


Info: 
posty/ 


http://spreadingfunkyness.com/ 






bash twitter/identi.ca 1dldoty 








saat ini di lingkungan bash shell. 
Untuk proses instalasi, pada distro 
Ubuntu 10.04 paket bti sudah terse- 
dia pada repositorinya. Anda cukup 
menjalankan perintah ‘sudo apt-get 
install bti untuk melakukan instalasi 
bti di Ubuntu 10.04. Setelah terinsta- 
lasi dengan baik, Anda dapat men- 
jalankan bti dengan mengetikkan 'bti' 
di Terminal. Jika belum membuat file 


konfigurasi untuk menyimpan user- 
name dan password di .bti, maka akan 
tampil konfirmasi untuk memasuk- 
kan username dan password Twitter. 
Masukkan sesuai dengan account Twit- 
ter yang Anda miliki. Setelah itu, Anda 
dapat langsung mengirimkan pesan 
pada baris tweet: yang tersedia. 


Info: http://gregkh.github.com/bti/ 


INFOLINUX H 09/2010 29 





30 09/2010 © INFOLINUX 


KOMUNITAS 


Ilmu Komputer Politeknik Harapan Ber- 

sama, Kota Tegal, menyelenggarakan 
seminar Linux di aula kampus Politeknik 
tersebut, Sabtu, 24 Juli 2010. Seminar yang 
berlangsung meriah dengan pembicara Romi 
Muharyono dari Kelompok Pengguna Linux 
Indonesia (KPLI) Tegal itu, dibuka oleh 
Pembantu Direktur II Poltek Harapan Ber- 
sama, Erni Unggul Sedyautami, SE, M.Si. 

Dengan mengusung tema “Linux untuk 
Semua”, Romi membawakan materi penge- 
nalan Linux dan open source, aplikasi-ap- 
likasi yang tersedia, serta manfaat dan kele- 
bihan penggunaan Linux dan open source. 
Menurut panitia seminar, Linux perlu 
dikenalkan kepada peserta yang mayoritas 
mahasiswa baru, agar mahasiswa mengenal 
beberapa sistem operasi yang akan dipela- 
jari dalam perkuliahan. Panitia juga me- 
nyampaikan kegembiraannya karena jum- 
lah peserta yang hadir melebihi target, dan 
peserta penuh semangat mengikuti acara 


Ha Mahasiswa Program Diploma 





source memberikan penghargaan kepa- 

da pemerintah pusat dan daerah dalam 
pemanfaatan perangkat lunak open source, 
dengan nama Indonesia Open Source Award 
(IOSA) 2010. Puncak kegiatan IOSA 2010 
dilaksanakan pada 28 Juli 2010 di Hotel 
Bidakara, Jakarta, dalam bentuk seminar, 
workshop, dan penyerahan penghargaan 
oleh Menteri Kominfo dan Menteri Ristek. 

IOSA 2010 dilaksanakan secara bersama 
oleh Kementerian Komunikasi dan Infor- 
matika, Kementerian Riset dan Teknologi, 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi 
Open Source Indonesia (AOSI), dan komu- 
nitas open source lainnya. Penghargaan ini 
diberikan melalui serangkaian penilaian 
dan pengamatan di berbagai instansi peme- 
rintah, mengenai seberapa jauh tingkat 
pemanfaatan dan pengimplementasian open 
source dalam aktivitas organisasi mereka. 
Penilaian dimulai dengan survei, presentasi, 


1 kali pertamanya, komunitas open 








Komunitas Open Source Adakan IOSA 2010 






Seminar di Poltek Harapan Bersama Tegal 


tersebut. Banyak pertanyaan seputar Linux 
dan Open Source yang muncul selama semi- 
nar. 

Para penggiat KPLI - Tegal juga turut 
aktif membuat “Open Table”, yaitu mende- 
mokan berbagai macam distro Linux, dan 
para peserta diberi kesempatan mencoba se- 
cara langsung. KPLI - Tegal juga membuka 
workshop instalasi Linux, dan memberi ke- 
sempatan kepada peserta untuk bergabung 
di komunitas yang memiliki alamat http:// 
forumkplitegal.forumotion.net dan http:// 
kwali.info. IRUS 





Foto seminar Linux di Poltek Harapan Bersama Tegal. 






dan wawancara oleh tim juri, yang diketuai 
Rusmanto. 

Tim juri IOSA 2010 menetapkan peneri- 
ma penghargaan utama untuk 3 pemerintah 
pusat dan 3 pemerintah daerah kabupaten/ 
kota, serta penerima penghargaan khusus 
untuk 3 pemerintah pusat dan 7 pemerin- 
tah daerah. Penerima penghargaan utama 
adalah Kementerian Pertahanan, Sekretari- 
at Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sragen, 
dan Kabupaten Aceh Tengah. Informasi 
lainnya tersedia di www.iosa.web.id.#RUS 





Para penerima penghargaan IOSA 2010 kabupaten dan kota. 








www.infolinux.web.id 











Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 
BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 






Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 














J 





t 


p. pal le Ji 
BEST pM "IJ 
An Ka 
mum sl 





E Office for Secretar ry 
e Office for Academic Writing 
e Office Complete Advanced 


= Q-cad | 


(G 


e Kino 

e Blender 
e The Gimp 
e Inkscape 


D EN Ora (4 hari) 
e Linux Complete (5 hari) 
e Web Complete (6 hari) 








Colocation Se 


mulai dari 
| Mendapat 





M mI. 
IURI MH 
B Pu 


= k 
cu Í 
Ternak ni 


RD Licia ai 


| UFE Barkap 





Bela 
2 utar! NT 
El Aiie 
Ka Quai 5 
Ji daan 





@ Dedicated Server 


Colocation dengan main link Fiber Optic 
peering dengan AS 6453 Teleglobe dan AS 7473 STIX 
Í back up satellite peering dengan HK IX 







rver 
Rp. 1.325.000- 





ilu 


@ Rack Solution 


untuk Infomasi lebih lanjut 
t 021-526 9258 
<p salesipgsd.net.id 
gsd marketing 


‘=! 
qsd marketing 


Pelopor Training Linux & 


Open Source di Indonesia 
SINCE 
1794 


Tue 
dps g Pra api itan Raya 17A 

sig ia 1 Oreo eS 

JAKBAR 

il. Taman Kebon Jeruk (Meruya Iliri 

Intercon Plaza Blok A No. 3 

Tel. (021) 5846839, 524684 

JAKTIM 


Tel 002118853537. 23742547 Fax. io 
BALIKPAPAN 
I. A. Yani Ma. 17 
[el (0547) 427000) Faw. (0547) 413681 


DEPT 
! 3318 5441 


SMS Only: U 


0816 1314 000 


LP3T NURUL FIKRI 


LENT- IT Tratalng - IT €ducation 
NurulFikri.com - info@nurulfikri.com 





Panduan Gambar 


This in the cedi nn for the wang iteh deeem pee 
Jerat be irp. Gl Fer Festrallüa mr TI ie eri Ii da oud im 
larmis vaml mempu Blab 


io coule 









Pisan enor 
Bia teralis Arista. 


Sete This Pe weg me fer fi bees eee ipa Inda bd 
meg l serum 


rui BA pari 


Aplikasi Pendidikan Online 


Saling bertatap muka antara pengajar dan murid merupakan hal 
yang penting. Sekarang, tatap muka secara on/ine dapat dilakukan 
di manapun Anda berada. 


Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dunia pendidikan 
tidak harus mengadopsi cara lama, yaitu dengan ber- 
tatap muka pada satu ruangan antara pengajar dan mu- 
ridnya. Saat ini, dengan bantuan aplikasi dan Internet, 
murid pun dapat bertatapan muka langsung dengan 
pengajar dan teman-temannya dari rumah masing- 
masing. 

Bigbluebutton menyediakan layanan web conference 
seperti webcam dimana dapat melihat teman Anda 
melalui webcam di komputer, melakukan presentasi, in- 
tegrated VOIP, yaitu layanan conference yang didukung 
oleh voice over-IP, dan juga dapat melakukan desktop 
sharing, yaitu menampilkan desktop pengguna yang 
sedang aktif. 














Rk in at 


er regime] = dad Sej pe ir beria 







Emmi igar bag kiima | : 
a A peed. eich Dn o sesded Per cree ey dües 











32 09/2010 INFOLINUX 


Lund lup eo ne 
dd im highly rome died uns Sí š paced 
Fer tke PACEM. efinlaipadise "reet" seer 

Ir Bhdsg Rd be [edi Bleek, Hber pamusssni sib] sed hr daa 


Few poieni fer dier Maja, Crue mr 






| Lesl ipari m 
Fle e jire Aka p 


mani. m M pri ¿mas el bees 


Skenario 

Pada Praktik Instan kali ini, penulis menggunakan 
Ubuntu server 10.04 LTS dengan spesifikasi perangkat 
keras: 

e Harddisk berukuran 6 GB. 

e Memory berukuran 384 MB. 

e Processor AMD Athlon X2 Dual Core. 


Instalasi dilakukan dengan Ubuntu server 10.04 LTS 
karena mudah dan cepat. Apabila tidak ingin menggu- 
nakan Ubuntu, instalasi dapat dilakukan dari source. 
Langkah-langkah instalasinya memang tidak banyak, 
namun memakan waktu kurang lebih sekitar lima belas 
menit hingga selesai. 










[ Gs pri Spel eee ST | 







|| eei p Per e ASIH rari r 




















(=) BigBlueButton 


: ET ; 
kg menm ip pres peer 


E 


vi aur || 





www.infolinux.web.id 





INSTAN 


Instalasi bigbluebutton e Paket yang pertama akan dilakukan instalasi adalah 
Sekarang, saatnya melakukan instalasi bigbluebutton. asterisk: 
Instalasinya mudah dan cepat. Anda dapat melihat dan sudo apt-get install asterisk 
mengikuti langkah-langkah di bawah ini: Pada pertengahan instalasi asterisk, Anda akan me- 
e Langkah awal adalah menambahkan kunci dari re- nemukan dialog yang bertanya tentang kode area 
positori pada http://archive.bluebutton.org. Apabila negara. Karena Anda di Indonesia, isikan dengan 
Anda terkoneksi ke Internet, jalankan perintah angka 62. Setelah diisi, tekan tombol ENTER (Gam- 
berikut: bar 1). 
$ wget http://archive.bigbluebutton.org/bigbluebut- Langkah selanjutnya adalah instalasi bigbluebutton: 
ton.asc sudo apt-get install bigbluebutton 
Bagi Anda yang tidak memiliki koneksi Internet, Muncul dialog yang meminta Anda untuk mema- 
kunci disertakan di dalam bonus DVD. sukkan password yang akan digunakan oleh adminis- 
e Tambahkan kunci yang sudah didapat dengan men- trator root dari MySQL (Gambar 2). 
jalankan perintah: Masukkan lagi konfirmasi password dari adminis- 
$ sudo apt-key add bigbluebutton.asc trator root MySQL yang telah Anda masukkan se- 
e Selanjutnya adalah membuat file bigbluebutton.list belumnya. Jika sudah, tekan ENTER (Gambar 3). 
yang akan berisi repositori bigbluebutton: Dialog selanjutnya, Anda diminta untuk mema- 
$ echo "deb http://archive.bigbluebutton.org/lucid sukkan password yang digunakan oleh root untuk 
bigbluebutton-lucid main" | sudo tee database bigbluebutton (Gambar 4). 
/etc/apt/sources.list.d/bigbluebutton.list Masukkan kembali konfirmasi password database 
e Daftarkan juga repositori untuk instalasi font bigbluebutton pada langkah sebelumnya (Gambar 5). 
msttcorefonts ke dalam file sources.list, dengan Akhirnya, instalasi selesai dilakukan. Jalankan 
menggunakan perintah: perintah untuk melakukan sistem bigbluebutton: 
$ echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid sudo bbb-conf --restart 
multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list Lakukan pengaturan IP Address server pada bigblue- 
e Jangan lupa untuk melakukan update setelah mela- button: 
kukan perubahan pada sources.list: $ sudo bbb-conf --setip 192.168.0.142 
$ sudo apt-get update IP Address yang digunakan pada server adalah 





www.infolinux.web.id INFOLINUX 09/2010 33 


Panduan Gambar 


Fa - 


É = 
zi Ko | 

LJ 
em 


-ETE 


INSTAN 


192.168.0.142. Jika berhasil, maka akan ada kon- 
firmasi yang menyatakan test is successful. 
Jalankan juga pengecekan akhir, dan lihat apakah 
ada masalah potensial yang terjadi di bigbluebutton: 
sudo bbb-conr, --cheek 
Perintah ini akan menampilkan informasi konfigu- 
rasi bigbluebutton saat ini. Jika ada masalah, akan 
tampilkan di bawah baris ““ Potential Problems **. 
Ketik alamat IP Address dari server bigbluebutton An- 
da pada bagian address bar dengan format http://ala- 
mat ip. Contoh: http://192.168.0.142 (Gambar 6). 


Login bigbluebutton 
Di bawah ini adalah langkah-langkah melakukan login 
ke dalam bigbluebutton: 


Akses alamat IP Address server dari web browser. 
Masukkan nama login Anda ke dalam kolom Enter 
your name, dan klik tombol join (Gambar 7). 

Biarkan loading module berlangsung, hingga muncul 
halaman utama klien dari bigbluebutton yang berisi 
bagian-bagian users, listeners, presentation, dan 
chat (Gambar 8). 

Jika ada teman yang sudah login sebelum atau se- 
sudah Anda, akan ditampilkan pada bagian users. 


Menggunakan Webcam 
Anda tidak hanya melihat presentasi atau mendengar 














| 
WA taq ša ali bg [OLS DM fa 


k 


= 


ang 


ip ip. 


ftd 





Bs ed Ë kaq ii 


lah Pe na hua kama ü m Sú " a. j= 


EI aa hae oe mpm ee eum Pig o" 


baa: demas (o rus = 


pamm at bila A EL Abu Xv erasa [r 
LEXIC IUMEMTT-INI gt Te dagi 
Mucha gum | gee kes NOF E IT his kimia danced lo 
Se Pa ees Cho LO XIN DU daki LAMP i | 
Ka rs i Mo SOON GL kaka E Te unt H 
gn eT BEA kk — Kusma eka D 


sa =u ra kaya 





34 09/2010 INFOLINUX 


suara, akan tetapi Anda dapat melihat teman-teman An- 

da melalui webcam mereka, dan juga sebaliknya. 

e Login ke dalam halaman bigbluebutton. 

e Pada bagian kiri atas, ada gambar webcam yang jika 
diklik akan mengaktifkan fitur webcam Anda dan 
gambar diri Anda dapat dilihat oleh teman Anda. 
Klik gambar webcam tersebut. 

Muncul jendela popup stream webcam, dimana Anda 
dapat mengatur besar kecil resolusi webcam pada 
menu dropdown di bagian kanan bawah. Mulai 
streaming webcam dengan mengklik tombol start 
streaming (Gambar 9). 

Di sini, akan ada konfirmasi tentang penggunaan 
Flash. Jika mengizinkan Flash, klik Allow, dan jika 
tidak, pilih Deny. Klik Apply (Gambar 10). 

Akhirnya, jendela webcam sudah muncul dan dapat 
Anda dan teman Anda lihat. Untuk melihat webcam 
teman yang sedang login, klik status webcam pada 
bagian users yang ingin ditampilkan. 

Tunggu beberapa saat dan gambar wajah teman An- 
da akan segera muncul (Gambar 11). 


Fitur Chatting 

Fitur ini adalah fitur standar yang dimiliki oleh aplikasi 
web conference. 

e Login ke dalam halaman bigbluebutton. 

e Apabila Anda hanya ingin menggunakan fungsi chat, 











www. .infolinux.web.id 





thangun Transparent Da 
dengan Squid di Linux. 





klik tanda maximize pada jendela chat. 

Chatting bersama-sama dapat Anda lakukan. Tab 
All, langsung saja mengetikkan pesan pada kolom di 
bawah jendela chat, klik Send atau tekan ENTER un- 
tuk mengirimkannya (Gambar 12). 

Ingin chat personal, klik tanda plus (+) di sebelah tab 
All. Klik nama teman Anda, dan kemudian akan ter- 
buka tab baru atas nama teman Anda (Gambar 13). 


Menggunakan Whiteboard 
Papan tulis di sini digunakan untuk menampilkan 
presentasi pelajaran yang akan diterangkan oleh penga- 
jar ataupun murid. 
Pada jendela presentation, klik Upload presentation 
pada bagian bawah kiri jendela (Gambar 14). 
Muncul jendela popup upload, klik tanda browse file 
yang berwarna hijau (Gambar 15). 
Cari dan pilih file berupa ekstensi file pdf, atau file 
openoffice. Klik Open (Gambar 16). 
Klik tombol upload pada jendela upload presentation 
(Gambar 17). 
Proses upload berjalan saat ini (Gambar 18). 
Kemudian, Anda akan melihat file yang di-upload 
pada jendela presentation (Gambar 19). 
Balik halaman dengan menggunakan tombol navi- 
gasi arah panah (Gambar 20). 
Anda juga dapat menggeser zoom hingga sesuai 
dengan keinginan (Gambar 21). 





-— E 
: ü - —_ s 
1 wenn 


= pe 
| 


| 





www. infolinux.web.id 


egi yii a 
Wir grum ras E Fu NF 


INSTAN 


e Klik tanda show whiteboard untuk menampilkan 
alat-alat bantu papan tulis.(Gambar 22). 


Menggunakan Microphone 

Gunakan microphone untuk berbicara di dalam kon- 

ferensi, persiapkan headset yang sudah memiliki micro- 

phone untuk melakukannya. 

e Login ke halaman utama bigbluebutton. 

e Pada bagian kiri atas, klik gambar headphone di 
samping icon webcam. 
Beberapa saat kemudian, status microphone Anda 
akan tampak pada jendela listeners dan Anda siap 
untuk berbicara pada saat kelas berjalan. 
Nonaktifkan microphone Anda, dengan mengklik 
icon headphone di langkah dua. 


Desktop Sharing 

Selama jam pelajaran berlangsung, pengajar dapat meli- 

hat apa yang ada di desktop muridnya. 

e Login ke halaman utama bigbluebutton 

e Klik icon monitor pada bagian kiri atas halaman 
bigbluebutton, di sebelah icon headset. 
Muncul jendela pop-up desktop sharing disertai 
dengan jendela signature. Klik Run (Gambar 23). 
Beberapa saat kemudian, desktop komputer Anda 
akan muncul, dan dapat dilihat oleh teman atau 
pengajar Anda (Gambar 24). 

[zaky.abdurrachman @infolinux.co.id] 




















INFOLINUX 09/2010 35 


NETADMIN 


Audit Akses File/Direktori Shared 
pada Samba Server 





Ternyata untuk berbagi berkas/file 
dan direktori di Linux sangat mudah 
dengan adanya samba (www.samba. 
org). Direktori pada sistem Linux 
yang di-share dapat juga diakses oleh 
komputer lain yang menggunakan 
sistem operasi selain Linux, seperti 
Microsoft Windows. Sebenarnya, 
kemampuan Samba bukan hanya 
sekedar untuk berbagi berkas/file 
dan direktori saja, namun dapat pula 
digunakan untuk berbagi sumber 
daya lainnya, seperti printer. Selain 
itu, Samba server dapat juga Anda 
konfigurasi agar berfungsi sebagai 
primary domain controller (PDC) 
menggantikan peran Windows Server 
sebagai PDC. 

Umumnya, komputer dengan 
sistem operasi Linux sampai saat 
ini tidak rentan terhadap virus, 
bahkan bisa dikatakan relatif lebih 
aman. Namun demikian, ketika 
suatu direktori pada sistem Linux 
di-sharing ke jaringan melalui ser- 
vice Samba, bukan berarti direktori 
tersebut tidak dapat disusupi oleh 
virus yang umumnya menyebar dan 
menyusup melalui aktivitas sharing 
file atau direktori yang dilakukan 
oleh komputer komputer yang ada 
di dalam jaringan tersebut, dimana 
umumnya menggunakan platform 
sistem operasi Windows. Timbul per- 
tanyaan, apakah Samba server dapat 
melakukan pencegahan terhadap 
terjadi penyusupan virus ke dalam 


36 09/2010 © INFOLINUX 


direktori yang di-share? Jawabannya 
bisa, yaitu menggunakan/memasang 
module virtual filesystem (vfs) khu- 
sus yang dapat dipasang pada Samba 
server untuk melakukan scanning 
file-file bervirus yang akan ditulis ke 
dalam direktori share pada Samba 
server, yaitu seperti vscan-clamav. 
Meskipun kita bisa mencegah 
menyusupnya virus dari jaringan 
ke direktori yang di-share oleh ser- 
vice Samba dengan menambahkan 
module virtual filesystem (vfs) khu- 
sus tersebut, namun ada baiknya 
mempertimbangkan dahulu pence- 
gahan pada sisi komputer komputer 
klien Windows dengan memasang 
program antivirus pada masing- 
masing komputer Windows. Karena 
justru di situlah akar masalahnya, 
sehingga Samba server tidak dibeba- 
ni dengan proses scanning virus saat 
file/direktori diakses oleh komputer 
komputer klien dari jaringan. 
Terkait masalah seringnya share 
direktori disusupi oleh file bervirus, 
maka penting bagi kita untuk mener- 
apkan audit dan logging aktivitas 
akses file dan direktori yang terdapat 
pada direktori share Samba server, 
agar kita dapat melacak dari komput- 
er mana dan kapan file virus menyu- 
sup. Namun, bagaimanakah caranya? 
Nah, untuk itu penulis pada artikel 
kali ini sengaja akan membahas cara 
mengaktifkan kemampuan Samba 
server dalam melakukan audit atau 


asalah file yang terhapus pada server berbasis Samba, kerap dialami 
oleh para system administrator berbasis Linux. Untuk dapat mengetahui 
apa saja yang telah dilakukan pengguna pada Samba server, system 


administrator dapat menggunakan fitur audit yang terdapat di Samba. 


logging berbagai aktivitas terkait 
pengaksesan suatu file atau direk- 
tori pada direktori share Samba yang 
juga relevan dengan permasalahan 
yang sebelumnya dipaparkan. Hal ini 
diangkat penulis juga karena adanya 
pertanyaan dari beberapa teman ten- 
tang mungkinkah kita dapat melacak 
aktivitas akses file dan direktori 
share pada Samba server. 

Dalam tulisan ini, penulis tidak 
akan membahas secara detail bagaima- 
na konfigurasi global Samba server 
dan apa itu VFS (baca http://www. 
samba.org/samba/docs/man/Samba- 
HOWTO-Collection/VFS.html). Penu- 
lis akan fokus pada konfigurasi Samba 
dengan peran standalone komputer, 
yaitu layaknya komputer Windows 
klien ketika melakukan sharing direk- 
tori. Penulis akan memberikan contoh 
konfigurasi terkait proses audit ak- 
tivitas akses file atau direktori pada 
samba server. Untuk keperluan audit 
akses file dan direktori, digunakan 
module virtual filesystem (vfs) full au- 
dit yang secara default sudah diser- 
takan dalam paket software Samba 
server. Dalam tulisan ini, komputer 
yang berperan sebagai Samba server 
menggunakan sistem operasi Linux 
distribusi CentOS 5 (5.3). 


Skenario 
Untuk memudahkan penjelasan 
tentang bagaimana implementasi 


audit atau logging aktivitas akses file/ 


www.infolinux.web.id 





direktori yang di-share pada Samba 

server, maka berikut ini skenario 

konfigurasi Samba server yang akan 
dijelaskan dalam tulisan kali ini: 

@ Komputer Samba server memiliki 
peran sebagai standalone server, 
bukan domain controller. 

@ Nama workgroup Samba server 


adalah NANGNONG. 

€ Nama netbios Samba server 
adalah MYSAMBAOI. 

@ Security level Samba server yang 
digunakan adalah SHARE. 

@ Nama direktori share adalah 
CORETAN. 

€ Lokasi filesystem direktori share 
adalah /opt/coretan. 

@ Sifat izin akses ke  direk- 
tori share CORETAN adalah 
siapapun(public), dapat meng- 


akses dengan izin menulis. 

@ User public diasosiasikan ke user 
“coretan” dan group “coretan”. 

@ Setiap aktivitas pengaksesan ter- 
hadap direktori share CORETAN 
dicatat ke dalam file log /var/log/ 
samba/audit.log. 

@ Module VFS khusus digunakan 
untuk memungkinkan pencatatan 
log aktivitas akses file dan direk- 
tori adalah modul vfs full audit. 

€ Format pesan log yang akan 
tampak pada setiap baris dalam 
file log /var/log/samba/audit.log 
adalah menggunakan prefix «user- 
name» | «IP/netbios name server» 
| «IP/netbios name client» | <nama 
share yang diakses». 

@ Hanya aksi sukses yang akan di- 
catat ke dalam log. Aksi tesebut 
adalah aksi membuat direktori, 
mengubah nama atau memindah- 
kan file/direktori, menghapus file, 
menghapus direktori, dan mem- 
buat file. 

@ Konfigirasi system logging (syslog). 
Facility log yang digunakan adalah 
LOCAL6 dengan priority NOTICE. 

€ Diasumsikan paket software 
samba, samba-common, samba- 
client sudah diinstal saat insta- 
lasi sistem Linux (untuk instalasi 
manual, gunakan perintah yum 
install samba samba-common 
samba-client). 


www.infolinux.web.id 


Konfigurasi Samba server 
Langkah konfigurasi pertama yang 
harus dilakukan adalah konfigurasi 
Samba server, dengan mengedit file 
konfigurasi /etc/samba/smb.conf, 
dan atur beberapa nilai parameter 
sehingga paramater minimal yang 
harus disesuaikan nilainya, agar sesuai 
skenario adalah seperti berikut ini: 
[global] 
workgroup = NANGNONG 
server string - Samba Server 
Version %v 
netbios name = MYSAMBA01 


security = share 


[CORETAN] 

path = /opt/coretan 

public = yes 

browseable = yes 

read only = no 

Bones eH = Coretan 

BER = Gorete 

VES objects = full audit 

full audit:prefix = %u|%i|%m|%s 

TULL el s guesses = mikail rename 
unlink rmdir pwrite 

Pull audits Tarlure Done 

full audit:facility = LOCAL6 

ru audits priority = NOTICE 


Selanjutnya, jika direktori /opt/ 
coretan belum ada, maka buatlah 
dengan perintah berikut ini: 

# mkdir /opt/coretan 


Kemudian, buatlah user sistem 
Linux dengan nama user coretan dan 
group coretan. Jangan lupa untuk 
menambahkan user coretan sebagai 
user service Samba juga, seperti 
berikut ini: 

4 useradd coretan 


# smbpasswd -a coretan 


Kemudian  ubah  kepemilikan 
direktori /opt/coretan menjadi milik 
user dan group coretan, dengan 
perintah berikut ini: 

# chown coretan.coretan /opt/ 


coretan 


Konfigurasi Syslog 
Agar catatan log dari aktivitas akses 
file dan direktori share pada Samba 


NETADMIN 


server dapat ditulis ke dalam file / 
var/log/samba/audit.log dengan jenis 
facility LOCAL6 (baca manual syslog) 
dan priority log NOTICE, maka kita 
harus melakukan konfigurasi service 
logging yang disediakan oleh syslog 
daemon. Konfigurasi dilakukan 
dengan mengedit file /etc/syslog.conf, 
entri konfigurasi yang ditambahkan 


pada akhir file /etc/syslog.conf 
seperti berikut ini: 
local6.* / var / log/samba/ 
audit os 


Kemudianagarperubahankonfigu- 
rasi berpengaruh, maka restart 
service syslog seperti berikut ini: 


# service syslog restart 


Selanjutnya, restart juga service 
samba seperti berikut ini: 


# service smb restart 


Uji Coba 
Untuk menguji hasil konfigurasi 
samba dan syslog, apakah bekerja 
sebagaimana skenario yang telah 
dibuat, cobalah Anda akses direktori 
share Samba yang bernama share 
CORETAN dari komputer lain. 
Misalnya dari komputer Windows, 
menggunakan file manager yang ada 
seperti Windows Explorer, kemudian 
cobalah membuat dan menghapus 
direktori ataupun membuat dan 
menghapus file pada direktori share 
tersebut. Amati file log /var/log/ 
samba/audit.log, maka Anda akan 
melihat output pada filelog tersebut 
yang menjelaskan aktivitas yang 
dilakukan komputer klien terhadap 
direktori share CORETAN. Berikut 
ini contoh output yang akan tampak, 
jika Anda membuat direktori baru 
dengan nama “data” pada direktori 
share CORETAN: 

# tail /var/log/samba/audit.log 

Jun 24 00:49:37 ‘cen smod audit: 

coretan 192 168-165] 192 169.1 2290 

ORETAN|mkdir|ok|untitled folder 

Jun 24 00549739 cen emoc! audit: cor 

SA 168.1 oO Cor 

ETAN |rename |ok| ./untitled folder|./ 

data 

Henry Saptono [boypyt@ gmail.com] 


INFOLINUX ` 09/2010 37 


WARNUX 


38 


DAFTAR WARNET BERBASIS LINUX DI INDONESIA 


DKI - Jakarta 


Alcatraz, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
Dexternet, J1. Meruya Utara No. 33, Jakarta Barat 
Home.Net, Meruya, Jakarta Barat 

Awaludin II, TanahAbang, Jakarta Pusat 

Garasi.Net, Jl. Taruna Raya No. 31, Jakarta Pusat 
Muara Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok G.V No. 476 
Johar Baru, Jakarta Pusat 

ComNet, Petukangan, Jakarta Selatan 

Flash.Net, Warung Buncit, Jakarta Selatan 

Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

M-Net Open Source Internet, Jl. M. Kavling No.3 RT 
11/13, Kebon Baru, Jakarta Selatan 

NixNuxNet, Jl. Nangka No. 6 RT 2/5, Tanjung Barat, 
Jakarta Selatan 

Q-Net, Jl. Raya Lenteng Agung, Gardu (Seberang UP), 
Jakarta Selatan 

Simpul, Mampang, Jakarta Selatan 

Tido's.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 

Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No.42 Durentiga, 
Jakarta Selatan 

AANet, Condet, Jakarta Timur 

Prima.Net, Kel. Makassar, Jakarta Timur 
WarnetKoe, Pondok Kopi, Jakarta Timur 

Fabian.Net, Latumeten II, Jakarta Utara 

AANet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 
Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a (depan Polsek) 
Tanjung Priok, Jakarta Utara 


Jawa Barat dan Banten 

@ Warnet Nidar, JL. Tentara Pelajar No. 19A, Banjar 
e 

e 

e 


GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, Depan 

Politeknik Gizi Bandung 

HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, Cibaduyut, Bandung 

Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau (samping 

Alfamaret), Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 

Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam No. 92-94 

Pondok Gede, Bekasi 

Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas I Kranji, 

Bekasi 

Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P No. 7 Bekasi 

Selatan, Bekasi 

Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

Globalnet, J1. Jababeka Raya Blok B No. 23 Belakang 

Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

Azoebs Linux Corners, J1. Babakan Tengah No. 23 

Dramaga, Bogor 

Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 Citeureup Cibinong, 

Bogor 

Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

JogloNet, Jl. Siliwangi No. 41 (SMKN 1/ ICT Center), 

Cianjur 

F&D INTERNET, J1. Salak II Pondok Cina (belakang 

BSI Margonda), Depok 

Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, Depok 

R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 Depok Timur, 

Depok 

Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok Cina (belakang 

Stasiun UI), Depok 

Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. Senggol, 

FKM UI, Depok 

Warnet Orbital, Jl. Ir. H Juanda No. 53 Karawang 

Barat, Karawang 

@ Revonet, JL. K.H. Abdul Halim (Depan GGM/UNMA), 
Majalengka 

@ FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, Depan Rumah 
Sakit PTP VIII, Subang 

@ Warnet Naila, Jl. R.A. Kosasih Gg. Ampera 29, Ciaul, 
Sukabumi 

€ Biru net, Jl. Angkrek No.74, seberang Gapura ke 
Kampus UNSAP, Sumedang 

€ O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, Tangerang 

€ Quantum.net, Jl. Sunan Gunung Jati No 50, Ciledug, 
Tangerang 

€ @.net, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42, Ciledug, 
Tangerang 

@ Starnet, Cimone, Tangerang 

@ KZ Internet Cafe, Jl. Pesanggerahan No. 49 Rt.3/3, 
Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang 

€ Artanita , Jl. Cieunteung No 112 A (Sebelah SMK 
Artanita] Tasikmalaya 

€ Citra (Koperasi Pegawai Telkom], Jl. Otista No. 06, 
sebelah Kantor Pos, Tasikmalaya 

@ Kharisma, Jl. Ampera No. 142, Depan SD Gunung 
Lipung, Tasikmalaya 

@ Warnet Salsabila I, Jl. Rajawali 105, Kp. Siluman, 
Cibeureum. Tasikmalaya 
Warnet Salsabila II, Jl. Kol. Abd. Saleh Cicurug Ojo 
- Cikalang,Tawang, Tasikmalaya 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 
Adzkanet, Jl. Raya Pucang-bawang KM 4, Banjarnegara 

4 My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C ( (Gedung Perbain It.1) 
Sokaraja, Banyumas 

© SPECTRUMNET, Jl. Kulon 598 Sudagaran Kecamatan 
Banyumas 

@ TopNET, Jl. Raya Jatilawang No. 16 Jatilawang, 
Banyumas 

€ Warnet 88, Jl. Jend. Gatot Subroto 155 Kecamatan 
Banyumas 

@ Warnet BC, Kompleks Terminal Karesidenan Banyumas 

@ Warnet Pigeon, Ruko KUD No. 04, Jl. Wates KM 10 
Sedayu, Bantul 


09/2010 ` INFOLINUX 


ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 
MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping Rutan), 
Boyolali 

Cafe Net, Jl. Setiabudi No. 17, Brebes 

Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, Brebes 
FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 Dukuhturi 
Bumiayu, Brebes 

AJ-Net, Jl. Urip Sumoharjo 9b Limbangan, Cilacap 
Hastama-Net, Jl. Gerilya 88a Sampang, Cilacap 
PojokNET Internet Cate, Jl. Tugu Barat No. 1 
Sampang, Cilacap 

Metrijaya Net Cafe, Jl. A. Yani No. 12 (Depan 
POLSEK) Adipala, Cilacap 

Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, 
Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

Java Net, Jl. Duwet No. 4, Karangasem, Kartasura 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 
Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel Graha 
Dewata Juwana), Pati 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 
AnantaNet, Jl. Diponegoro, masuk gang Utara Pasar 
Induk Kajen, Pekalongan 


@ KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 Purwoharjo 


Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 
AlfaNET, Jl. Ahmad Yani No. 1b Lt. 2 Alfamart Depan 
Terminal, Purbalingga 

GaneshaNET, Jl. Piere Tendean No. 81 Selatan Alun- 
alun, Purbalingga 

JULIOS, Jl. Pujowiyoto 5 b, Purbalingga 

Banyu-Net, Jl. dr Soerparno No.18, Purwokerto 
Warnet 88, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 

Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, Purwokerto 
Naurah.Net, Jl. Kutoarjo - Ketawang Km. 6, 
Dukuhdungus, Grabag, Purworejo 

Alfa.Net, Parang Barong Sguare 14 Kav 04, Semarang 
Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, Semarang 
CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, Semarang 
Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko Banyumanik, 
Semarang 

GankbuntU WarunglInternet, Jl. Purwoyoso Ic No.30, 
Semarang 


€ GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 Tembalang, Semarang 
€ GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah Pertamina, 


eee ec. 000 


Semarang 

HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 31 Belakang 
RS Roemani, Semarang 

Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, Semarang 
Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, Semarang 
Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H-77, Semarang 
Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, Semarang 
Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, Semarang 
Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

TrendNet, Jl Tirto Agung No. 13 Banyumanik, Semarang 
WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang (samping Cafe 
Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, Semarang 
Warnet Amanah, Jl. Raya Sukowati 640, Sragen 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa - Banjaran 20 
Pangkah, Tegal 

BIXnet, Jl. Pancakarya No. 19 Kajen Talang, Tegal 
BONeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman Slawi, Tegal 
Brug Abang 99 Warnet, Brug Abang Kajen Talang, Tegal 
BSC Net, Jl. Raya Karanganyar, Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 

Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal 
Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, Tegal 
KSnetcafe, Jl. Abimanyu Kedungsukun, Tegal 

La Tanza Net, Jl. Samadikun Debong, Tegal 

Melati Net, Debong, Tegal 

Nasa Net, Jl. Nakula, Tegal 

Oase Net, Jl. Werkudoro, Tegal 

Queen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 

RedMouse Internet Cafe, Jl. Sumbodro No. 34, Tegal 
Soto 99 Warnet, Jl. Raya Talang, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, Tegal 
Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 

Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, Ungaran 
PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 151, Ungaran 
Upnet, Jl. Maospati Raya No. 39, Pondok Babadan 
Baru, Selamarta, Babadan, Ungaran Timur 
NugrahaNet, Selomerto No. 150, Wonosobo 

i-KG.Net, Jl. Ngeksigondo No. 62 Kotagede, Yogyakarta 
Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


awa Timur dan Bali 


Bee Cyber Warnet & Hotspot, Perum Telang Indah 
Persada, Jl. Telang Indah Barat I No. 29 Telang, 
Kamal, Bangkalan 

Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 1), Blitar 
Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 13, 
Bojonegoro 

SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, Gresik 
XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech Square, Jember 
Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, Jombang 
Arnet, Jl. Welirang, Kediri 





At Taqwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, Kediri 

Titanium.Net, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Kediri 

Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 

Warnet ERA, Jl. Raya Kolak 21, utara MTs, depan 

ALKABA Swalayan, Kolak, Ngadiluwih, Kediri 

Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet Plus, Jl. Ahmad Yani, Ruko Stadion Brawijaya 

C-5, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 32, Kediri 

Warnet Putra Surya Computer, Kediri 

Warnet AWF, Jl. Raya Sugio-Kedungpring, Sugio, 

Lamongan 

@ Warnet Maju Jaya, RT 03 RW 02, Siman, Sekaran, 
Lamongan 

@ Warnet SMK Wachid Hasjim, Parengan, Maduran, 
Lamongan 

@ TuxEdoe, Jl. Panglima Sudirman, Purwosari, 
Wonoasri, Caruban, Madiun 

@ Warnet Ubuntu, Jl. Raya Genengan No. 256 Rt/Rw 
03/09, Binangun, Pakisaji, Malang 

@ Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan Stadion Gajah 
Mada) Mojosari, Mojokerto 

@ Warnet Paradise, J1. Raya Kemantren, Kec. Gedeg, 

Mojokerto 

Best.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, Pasuruan 

F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, Pasuruan 

Bluesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 

Tegalsiwalan, Probolinggo 

ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 

Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 

KampoengCyber, Rungkut Asri Utara No. 9, Surabaya 

RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 

Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, Surabaya 

Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, Surabaya 

Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 

Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

AE Net, Desa Mandirejo, Kec. Merakuran, Tuban 

Bina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 

Hasil Flash Net, Jl. Basuki Rahmat No. 235, Tuban 

Planet Com, Jl. Basuki Rahmat No. 320, Tuban 

Sudra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 

Tamim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 

Toki Net, Jl. KH. Musta'in No. 50, Tuban 

Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8, Denpasar, Bali 

YOGA INTERNET 1, Jl. Patimura No 4, Tabanan, Bali 

YOGA INTERNET 2, Jl. Gajah Mada 128, Tabanan, Bali 

YOGA INTERNET 3, Jl. Raya Mengwitani, Badung, Bali 


Kalimantan 

@ Flink Internet Cafe, Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu 
Tangi Permai No R11, Banjarmasin, Kalsel 

@ Ciwank.net, Jl. Pramuka No. 15, RT/RW 29/10, Kel. 
Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim 


Sulawesi 
MECS, Jl.Mesjid Raya No.17 Sungguminasa, Gowa 
° @mAy- Net, J1. Abd. Silondae No. 127 C (samping 
BCA), Kendari 
@ Aromanet, Jl. D.I. Panjaitan No. 88 Lepo-lepo 
(samping Trakindo), Kendari 
@ Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis Kemerdekaan 
VIII no. 2B, Makassar 
K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. Perintis 
Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 
LouphNet, Jl. Aroepala, Hertasning Baru B2 No.26 
(Samping Kampus STIKES Mega Rezky), Makassar 
Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 12, 
Makassar 
Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, Makassar 
Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), Manado 
Warnet Sintek (Sinjai Teknologi), Jl. Baso Kalaka No. 
10 Sinjai, Sulawesi Selatan 


sumatera 


Jack.Net, Jl. Medan-Banda Aceh, Matangglumpang 
Dua, Bireuen, Aceh 

e Tarisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, Aceh 
Besar 

€ Opotumon, Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 69, 
Kampung Pineung, Banda Aceh 

€ Mianova.Net, Jl. Hayatimahim No. 2 RT 20 RW 08 
Tanjungpandan Belitung, Bangka Belitung 

€ Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, Batam, 
Kepulauan Riau 

€ Kaliber Net, Jl. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau 

€ Ulisa.Net, Jl. Cempedak No. 84 Dumai, Riau Daratan 

€ Kagaya.Net, Jl. Abdul Muis No. 9A, Jati, Padang, Sumbar 

€ AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping RM 
Lesehan Lumayan II, Muara Enim, Sumsel 

€ Delta.net, Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat, 
Sumsel 

@ IndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 
Prabumulih, Sumsel 

e Kambangiwak.net, Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 
depan Bank Sumsel, Inderalaya, Sumsel 

€ Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, Simpang Muara Dua, 
Samping Atlas, Prabumulih, Sumsel 


www.infolinux.web.id 


WEB HOSTING 
-MURAH, CEPAT dan TERPERCAYA 












Disk space 3545 175 MB 
Bandwidth 39'e 17,5 GB 
Domain TD 75 rb/thn 


35000 





4 
A 


.. “berlaku untuk paket super irit dan super gede 






Iskon Khusus 
untuk perpindahan 
website anda | 














Bandwidth ST 80GB 
Domain Tb GRATIS! 


Diskon hingga , x A Ld T 





“berlaku untuk pembayaran pada bank tertentu 
e i T | f = | 

|| || A | Disk space LG" 10GB 

| | _ " Bandwidth 59% 500 GB 

I M | -— E | Domain eto GRATIS! 


90 000 mix 











` j ú a = m m. = = 
! T. i f | Layanan Web Hosting paling MURAH dan TERPERCAYA sejak tahun 2004 “ 022 - 7010 9233 
| Li m d | Q S | [| Ü Cocok bagi pengguna Joomla, Wordpress dan seluruh web berbasis PHP/mySQL EX sales@rumahosting.com 

à ue F per Penempatan server Amerika dan Indonesia dengan menggunakan cPanel rimaysapa eei yoq, imi 
make Lt GAS vv tth Hoste) | kunjungi website kami untuk mendapatkan informasi dan promo menarik lainnya jy http//www.rumahosting.com 














TUTORIAL JSON DAN YAML 


ada tulisan ini, kita akan membahas format serialisasi data JSON dan YAML, 


termasuk contoh penggunaan untuk bahasa pemrograman C++, Lua, dan 


Python. Dengan beragam contoh yang diberikan, diharapkan Anda dapat 
memahami format serialisasi data JSON dan YAML. 


Anda membangun program client 
dan server, dimana antara keduanya 
terjadi pengiriman data lewat proto- 
kol HTTP. Program-program terse- 
but Anda tulis dengan bahasa Py- 
thon, dimana data yang dikirim bisa 
berupa list (contoh: (1,2,3, Il, ‘a’]), 
dictionary (contoh: {‘a’: 1, ‘b’: 2}) atau 
tipe lainnya. 

Ketika data dikirim oleh client ke 
server, dapat memproses data terse- 
but tanpa konversi dan/atau parsing 
yang rumit. Begitu pun sebaliknya, 
ketika data dikirim dari server ke 
client. 


Mengenal Serialisasi 
Apabila dilakukan secara manual, 
lebih kurang kita akan melakukan 
langkah-langkah berikut: 
@ Pengirim mengonversi data (seba- 
gai contoh: dalam list) ke str: 
| ee NEST 
>>> type (a) 
<eype “list > 


SSS E2 = acer (a) 
>>> A2 
S o o Da j; 
>>> type(a2) 
dg “SEE” > 
@ Datahasilkonversitersebut, kemu- 
dian dikirim lewat HTTP 
@ Penerima data (dalam format str) 


40 09/2010 m INFOLINUX 


harus mengonversi balik, dalam 
hal ini ke list. Ini bukanlah proses 
yang sederhana. Lihatlah contoh 


berikut, dimana kita mencoba 
membentuk list dari string dengan 
list(): 

>>> 2 

| EN 

>>> l = Jal (a2) 

>>> b 

>l wak Ngo 

3 Li AE an) i 
UP MC MESA 

prop. 

False 


Rupanya gagal. Kita pun mencoba 
dengan split(): 
>>> @a⁄2 


Sily 2, 3 Ml; “a]l” 


=> C —a2 solat, 


mem» 

[EX Ec ECL MEN E i 
>>> C == a 

False 


Juga gagal! Tidak menyerah, kita 
pun membuat fungsi convert(): 
>>> A2 


np 2; 3 Mo NG? 


>>> def convert(s): 


go scs strip NAS 


xe Budi, 
y = ll etrip() for i im. z] 


return y 


>>> d = convert (a2) 
>>> d 


Kaka LA mc EUIS Nace] 


>>> @ == @ 
False 

Masih gagal juga, walaupun sudah 
semakin mendekati. Fungsi convert() 
harus dikembangkan sehingga dapat 
mengenali berbagai tipe data dalam 
list (termasuk yang nested). Jangan 
lupa bahwa ini baru list. Belum dic- 
tionary, ataupun tipe lain. 

Mengembangkan fungsi convert() 
bukanlah apa yang kita inginkan. 
Kita ingin yang mudah. Maka, kita 
pun membaca-baca dokumentasi 
standar library Python. Siapa tahu 
ada modul yang bisa mempermudah. 
Dan, ternyata ada: pickle. 

Dengan modul pickle, semua men- 
jadi lebih mudah: 
@ Impor modul pickle: 

>>> Import pickle 


€ Pengirim melakukan dump data: 


So cu Ni quz a an] 
mE» 
[lo Ec TEM sa] 


www .infolinux.web.id 


>>> a2 = pickle.dumps (a) 
- 02 
“Tpi \nal2\nal3\na(1p1\ 
naS'a' lnp2|na." 
>>> 
@ Data hasil konversi tersebut (a2), 
kemudian dikirim lewat HTTP 
@ Penerima kemudian melakukan 


load data yang dikirim: 
So> b= pickle. loads (a2) 
>>> D 
[coxa es 
>>> l9 == a 
Ie 


Berhasil: b -- a. Mudah sekali, 
bukan? Kita tidak perlu repot-repot 
seperti ketika membuat fungsi con- 
vert() sebelumnya (yang bahkan be- 
lum selesai :). 

Apa yang kita lakukan dengan mo- 
dul pickle tersebut adalah serialisasi 
dan deserialisasi data. 

@ Pada saat serialisasi, data kita 
konversi ke format tertentu yang 
dapat disimpan pada file/memory 
ataupun dikirimkan lewat jaring- 
an. 

@ Pada saat deserialisasi, data yang 
telah diserialisasi kita bangun 
kembali. 


Lima Hal Penting 
Bagi penulis, ada lima hal yang sa- 
ngat penting dalam serialisasi data. 


Human Readability 
Yang pertama adalah format data 
yang digunakan, dalam konteks hu- 
man readability: binary atau ASCII. 
Untuk ASCII, kita juga perlu melihat 
apakah hasil serialisasi bisa/mudah 
dibaca atau tidak. Apakah Anda bisa 
dengan mudah membaca apa yang 
kita dump dengan pickle seperti con- 
toh sebelumnya? Bagi penulis, tidak. 
Bagaimana kita bisa dengan mu- 
dah membaca: 
` (Lo) Wigul J| mal nar na (lpi nas a’ \ 
mp2 na. 
dan mengartikannya sebagai: 
[MK E 
dengan mata telanjang? 
Kita butuh bantuan modul pick- 


www.infolinux.web.id 


letools: 
>>> import prokletools 
>>> dA 
“(1p0\nI1\naI2\naI3\na(lp1\naS’a’ \ 
np2Nna.” 


= pickletools dis (az) 


0: ( MARK 
is 1 LIST (MARK at 
0) 
2e D PUT 0 
5: INT 1 
8: a APPEND 
9: I INT > 
12: a APPEND 
132 T INT 3 
16: a APPEND 
Lys ( MARK 
lez 1 RES (MARK at 
17) 
19: p PUT 1 
22: a APPEND 
23: 9 STRING ‘al 
28: p PUT 2 
31: a APPEND 
32: . STOP 


highest protocol among opcodes = 0 

Mudah/bisa dibaca bukanlah sua- 
tu keharusan. Lebih kepada preferen- 
si/kebutuhan. Terkadang, developer 
ingin menyimpan hasil serialisasi 
yang mudah dibaca ke dalam tabel 
database, sehingga pencarian dapat 
dilakukan dengan mudah, mengguna- 
kan query sederhana :) 

Jadi, apabila Anda ingin agar hasil 
serialisasi dapat dengan mudah diba- 
ca, maka pickle jelas tidak cocok. 


Cross Platform/Language Independence/ 
Portability 

Dalam contoh program client server 
yang dibahas sebelumnya, apabila 
anggota tim selalu menggunakan Py- 
thon, maka modul pickle dapat digu- 
nakan (dengan asumsi Anda tidak 
peduli akan human readability). 

Tapi, bagaimana kalau ada yang 
harus menggunakan C++ atau baha- 
sa-bahasa lainnya? Seperti kita keta- 
hui, pickle adalah spesifik Python. 
Jadi, pickle tidak cocok. 

Kita hidup di dalam lingkungan 
yang sangat beragam. Ada yang pa- 
kai Python, ada yang pakai C/C++, 
ataupunbahasa-bahasalainnya.Apa- 


TUTORIAL JSON DAN YAML 


bila memang memungkinkan, format 
data janganlah spesifik akan satu 
bahasa saja. Harus cross platform, 
harus language independent, harus 
se-portable mungkin. 

Bagaimana kalau nantinya Anda 
berpindah ke bahasa pemrograman 
lain? Ke platform lain? 


Dukungan Pustaka 

Taruhlah Anda kemudian meninggal- 
kan pickle dan memilih format yang 
lebih umum, yang sudah terbukti 
cross platform, language indepen- 
dent, dan portable. 

Pertanyaan berikutnya adalah: 
apakah tersedia pustaka untuk baha- 
sa pemrograman yang Anda guna- 
kan? 

Lebih jauh lagi: apakah tersedia 
pustaka untuk banyak bahasa pem- 
rograman? Ingatlah bahwa walaupun 
tersedia pustaka untuk bahasa yang 
saat ini Anda gunakan, kita tetap ti- 
dak boleh terkunci. 

Apabila suatu format data seriali- 
sasi cukup portable (dan didukung 
spesifikasi yang jelas), maka harusnya 
tidak sangat sulit untuk mengimple- 
mentasikan dalam bahasa-bahasa 
lain. 


Kompatibilitas Antarversi 
Adalah sangat susah untuk meran- 
cang suatu format data serialisasi 
yang langsung sempurna. Kecuali, 
format tersebut sangat sederhana :) 
Adalah wajar kalau format data 
tersebut kemudian berkembang dari 
satu versi ke versi lainnya. Sebagai 
contoh, versi awal mungkin hanya 
mendukung tipe-tipe dasar seperti 
integer, boolean, float, atau string. 
Di versi berikutnya, ditambahkan 
dukungan array. Versi berikutnya 





= — — u " s w rara - II a m MN 
kei i b—o e EG. =. ammi Q mom 
"aa ww Q w u H = epum 


ims m- me P .— A — — — — — — o e 


Situs web JSON. 


INFOLINUX H 09/2010 41 


TUTORIAL JSON DAN YAML 


lagi, ditambahkan dictionary. Demi- 
kian seterusnya. 

Apabila perkembangan tersebut 
tidak merusak tatanan pada versi se- 
belumnya, maka harusnya tidak ter- 
lalu masalah. Sebaliknya, akan mere- 
potkan dan bisa berimbas terhadap 
dukungan pustaka untuk bahasa 
pemrograman. 

Sebagai contoh, apabila di versi 
satu, integer 1 diwakili dengan [1], 
jangan sampai di versi kedua, simbol 
| dan | digunakan untuk array saja 
dan integer 1 diganti menjadi (1). Me- 
repotkan, bukan? 

Kompatibilitas juga akan lebih 
baik apabila simbol yang tidak dike- 
nal, tidak memicu terjadinya salah 
baca/pengartian yang menyebabkan 
terjadinya kesalahan. Ini bisa terjadi 
apabila pustaka versi kuno diguna- 
kan untuk membaca format versi 
baru. 


Fitur Serialisasi 

Apa saja tipe yang Anda serialisasi? 
Bagaimana dukungan tipe tersebut 
oleh format yang Anda gunakan? 

Sebagai contoh, Anda akan mense- 
rialisasi tipe list di Python. Apakah 
tipe list didukung? Atau, Anda ingin 
menserialisasi file handle. Apakah 
object ini didukung? 

Terlepas dari masalah keamanan, 
umumnya terjadi trade off antara fi- 
tur dan portabilitas. Anda harus me- 
milih. Format yang cukup sederhana 
dengan dukungan tipe data terbatas, 
tapi sangat portable atau format 
yang mendukung objek kompleks, 
tapi tidak terlalu portable. 


Menentukan Pilihan 

Penulis akan menentukan pilihan 

berdasarkan lima hal penting sebe- 

lumnya. Pilihan Anda tentu saja bisa 
berbeda. 

@ Bagi penulis, human readability 
adalah hal yang sangat penting. 
Seperti disebutkan sebelumnya, 
pickle jelas bukan pilihan. Human 
readability harus di-push sampai 
tingkat tertinggi. Ini artinya: 

<integer>1</integer> 


Atau: 


42 09/2010 m INFOLINUX 


<list> 
<member><integer>1</integer></ 
member > 
<member><string>halo</string></ 
member > 
ela es 
sebagai contoh XML, walaupun 
bisa dibaca, tetap tidak termasuk, 
karena tidak mudah. 

@ Perikutnya, walaupun secara pri- 
badi mengunakan Python, penulis 
tidak ingin terkunci pada Python, 
untuk format data apapun. 

@ Pustaka untuk berbagai bahasa 
pemrograman, setidaknya Python 
dan C++ atau Lua, haruslah ter- 
sedia dan stabil. Lebih bagus lagi, 
apabila aktif dikembangkan. Khu- 
sus untuk Python, penulis meng- 
inginkan agar tersedia pustaka 
yang dibangun dengan Python 
murni dan mendukung Python 
versi 2.3, dan yang lebih tinggi. 
Sedikit cerewet tidak apa-apa. 

@ Demi menjaga kompatibilitas de- 
ngan subsistem lain, penulis tidak 
terlalu ingin melakukan serialisa- 
si objek yang kompleks. Jadi, fitur 
tidak terlalu penting. 

@ Walau demikian, penulis ingin 
merasa aman, dimana format seria- 
lisasi haruslah stabil dan sekom- 
patibel mungkin antarversi. 


Dari sejumlah kriteria tersebut, 
penulis kemudian memilih JSON 
(json.org) dan YAML (yaml.org): 

@ Keduanya sangat human read- 
able. Tabel 1. adalah contoh hasil 
serialisasi berbagai tipe data Py- 
thon untuk JSON dan YAML (out- 
put adalah Python string/unicode 
apabila diperlukan). 

€ JSON dan YAML tidaklah spe- 
sifik akan satu bahasa tertentu. 
JSON, yang merupakan singkatan 
dari JavaScript Object Notation, 


walaupun berbasis pada subsut 
Javascript, tetaplah language in- 
dependent (fitur, dll). 

@ Tersedia banyak pustaka JSON 
untuk sangat banyak bahasa 
pemrograman. Begitu pun dengan 
YAML. Tersedia juga pustaka pure 
Python untuk JSON dan YAML 
untuk python 2.3 ke atas. 

@ Format data stabil, teruji, luas 
digunakan, ter-maintenance baik 
dan memiliki spesifikasi yang 
jelas. 


Keduanya akan kita bahas di 
dalam tulisan ini. 


YAML dengan Python 
Untuk bekerja dengan YAML, kita 
bisa mempergunakan PyYAML 


(http://www.pyyaml.org/wiki/ Py Y- 
AML). Pada saat tulisan ini dibuat, 
versi terbaru PyYAML adalah 3.09, 
yang dirilis pada 31 Agustus 2009. 
Pustaka ini datang dengan dukungan 
parser YAML versi 1.1 yang komplit. 


Instalasi 
Dalam contoh pembahasan ini, kita 
akan menggunakan pustaka pure Py- 
thon. Lakukanlah langkah-langkah 
berikut untuk instalasi (lokal, seba- 
gai user biasa). 
e Download-lah arsip PYYAML: 
$ wget http://pyyaml.org/ 
download/pyyaml/PyYAML-3.09.tar. 
gz 
@ Ekstraklah arsip: 
S bar zxt PYYAML-3. 09 car .az 
@ Kita hanya membutuhkan direk- 
tori lib/yaml dari hasil ekstrak: 
$ mv PyYAML-3.09/lib/yaml . 
> em -ri py YAMIu 2 09 
@ Instalasi selesai: 
$ python 
pvcbons205 3 p251 542959 May 4 
2007, 16:52:23) 


Python JSON YAML (safe) 
| M.N 

1L TAN 

10 On. W 
True ‘true’ ‘true\n...\n’ 


halo halo. n 
(230, ‘2 WA a 1,2 3 0, al 


{‘version’: ‘2.x’, ‘platform’: ‘any’} 
Tabel 1. 





u’{“platform”:”any”, version’:”2.x”} 


“platform: any, version: 2.x}\n’ 


www.infolinux.web.id 


PCMedia ITOR 


Pandai menguasai 
distro Linux 
Fedora mulai dari 
aplikasi simpel, 
multimedia, 
keamanan, 


CMS, E jaringan intranet dan 
internet, serta konfigurasi wireless LAN. 


Panduan 
Praktis 
Memba- 
y ngun Ser- 
. ver Mail, 
Qmail, dan 
Squirrel- 
mail 
Bagi yang ingin menge- 
tahui cara meng-install 
dan mengonfigurasi server 
e-mail Qmail, dan webmail 
Squirrelmail, Anda harus 
membeli buku ini! 


Rp35.000 


Desain 3D, 
» Optimali- 
sap > sasi Fitur 

Photoshop 


ve CS2 


. teknik-teknik 
|. membuat 
objek desain 3D, dengan 
menggunakan aplikasi 
Photoshop CS2. Pelajari 
buku ini, dan Anda akan 
dapat membuat desain 3D. 


Rp40.000 


Mandriva 
ng Linux 2006 
=" Gunakan 
distro 
Mandriva 
Linux 2006, 
dalam akti- 
vitas sehari- 
hari di kantor, penggunaan 
internet dan multimedia di 
warnet, kegiatan pendi- 
dikan, maupun untuk di 
rumah. 


Rp40.000 


Desain 3D, 
Optimali- 
sasi Fitur 
Corel Draw 
12 
Praktikkan 
membuat 
objek 3D, 
dengan menggunakan soft- 
ware vektor 2D. Pahami 
materi buku ini, dan Anda 
akan mengetahui wawasan 
baru tentang desain grafis. 


Rp40.000 


Informasi & Pesanan Langsung, hubungi : 

Prima Buku “Layanan Pesan Antar Buku”, Jl. Rawa Girang | no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 

Telp: (021) 4682-6816, SMS: 0813-115-23230, Fax: (021) 4682-8919, E-mail: pesan@primabuku.co.id 

1. Untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), nilai pesanan Rp100.000,-, mendapatkan diskon 10%. 

2. Setiap pemesanan disesuaikan dengan tarif kurir. 

3. Untuk wilayah JABODETABEK, PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN secara TUNAI DI TEMPAT. 
Untuk wilayah di luar JABODETABEK, PEMBAYARAN DILAKUKAN dengan TRANSFER via BANK BCA Cabang RAWAMANGUN, 


atas nama: PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA, No. Rek: 094 303 3533. Bukti transfer di-fax ke: (021) 4682-8919. 


Buku lengkap 


LINUX [IT ON UI 


mE Im 


Laar Liu Peri h Ñ Garani 


yang membahas 
Linux Mandriva 


2010 berikut 
penggunaan 


aplikasi desktop 


yang ada di 


dalamnya untuk 


aktivitas perkantoran, multimedia, grafis, 
internet, dan server jaringan. 


Fedora 
Core 5 
Alternatif 
distro Linux 
OS, yang 

. dapat Anda 
pillh sebagai 
aplikasi 
komputer desktop yang 
lengkap. Distro ini pun 
dapat dikonfigurasikan 
sebagal server jaringan. 


Fedora 5 £ 


+1 DVD Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
Foto Den- 
gan Photo- 
shop CS2, 


Buku ini 

^J mengu- 
las teknik-teknik dasar 
menyeleksi objek, dengan 
menggunakan beragam 
tool di Photoshop CS2. 
Modal awal yang berman- 
faat, untuk menghasilkan 
desain yang menarik. 


4 CD Rp35.000 


Buku Linux yang 
mengulas tentang 
distro openSUSE 
mulai dari 
instalasi hingga 
mahir sebagai 
administrator 
sistem dengan 
YaST2. Juga 


dibahas mengenai aplikasi multimedia, 


jaringan, dan server. 


Panduan 
Praktis 
Debian 
GNU/ 


ala. Linux 3.1 
debian Setelah 


GNU LEUX 3.1 
" membaca 


buku ini, 
diharapkan Anda bisa 
bekerja dengan sistem 
Debian GNU/Linux, sesuai 
dengan kebutuhan. 


Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
Foto Den- 
gan Photo- 
^ shop CS2, 


Pertajam 
“kemampuan 
Anda dalam menyeleksi im- 
age, untuk membuat objek 
yang lebih detail, dan lebih 
kompleks lagi. 


Rp35.000 


Power- 
Point 2003 


menguasai 

aplikasi 

ini, untuk 
membuat presentasi 
yang menarik, efektif, dan 
efisien. Temukan rahasia- 
nya, dengan membaca 
buku ini. 


Rp35.000 


HTML 4 
Blackbox, 
Membuka 
Keajaiban 
TERT HTML 4 
HI A MEL Ls Raih 
# keajaiban 
dari HTML 
4, sehingga Anda dapat 
menguasai struktur HTML, 
bagian tubuh HTML, dan 
sekilas mengenai aplikasi 
editor kode HTML dan 
browser. 


Rp45.000 





TUTORIAL JSON DAN YAML 


[6Ce 4 1.2] on DR 

Type “help”, “copyright”, 
"credits" or "license" for more 
imeona Tons 

>>> Ampere yani 


SSS 


Serialisasi 

Untuk melakukan serialisasi, kita 
bisa mempergunakan fungsi dump() 
atau safe dump() dari modul yaml. 
Dengan menggunakan safe dump/), 
output hanya akan mengandung tag- 
tag dasar. 


Contoh 1: 


>>> mio tv anml 
>>> Gel 

— oli 
cq 

>>> GS 

>>> e-'halo' 

Pn Ai jj a: ] 
>>> d= Version o x “platform s 
En 

222 

>>> yaml.safe dump (a) 

pon cun 

>>> yaml.safe dump (b) 

pino n 

>>> yaml.safe dump(c) 

Ng no c n 

>>> yaml sate dump d) 
Yea n emn 

>>> yaml.safe dump(e) 

Mila a mk motn 

>>> yaml sate chumo (E) 

'- 1\n- 2\n- 3\n- []\n- a\n’ 

>>> yaml.safe dump (g) 

Malaka: any, versions 925s) Wa 


SSP 


Contoh 2: 
Lihatlah safe dump untuk f pada 
contoh 1 sebelumnya: 
>>> print yani sare dump) 


= 1 


Apabila Anda menginginkan 
bentuk [1,2,3,[], ‘a’] (flow) dan bu- 
kannya seperti contoh sebelumnya 
(block), gunakanlah default flow 


44 09/2010 E INFOLINUX 


style=True: 
>>> yaml sate dump, detail iow 
style=True) 
Wal esce 


>>> print ya sate Gumi, Ceteawlt W 
flow style-True) 


Hy 2; 37 d 


Contoh 3: 
Perhatikanlah perbedaan antara 
dump() dan safe_dump(): 
>>> Class Test: 
det — dimit SIE 
self. x = 10 
self.y - 20 


>>> t = Test() 


20 
222 
Menggunakan dump(): 
>>> yan Ctm (it) 
‘!!python/object: main .Test (x: 
L0, ys 20} m 
Menggunakan safe dump(): 
>>> yaml.safe dump(t) 
Traceback (most recent call last) s 
Pile “estdinms” line 1. 3m 


<module> 


yaml.representer.RepresenterError: 
Cameo represent an Object: < maim 


-tegt ingtance at 0x820adac> 


Deserialisasi 

Untuk melakukan deserialisasi, kita 
bisa mempergunakan fungsi load() 
atau safe load() dari modul yaml. 


Contoh 1: 


>>> import yaml 

>>> @=1 

Sae NE 

>>> @=1,0 

— chu qe 
p»osec^nsldo: 

sc t cnm 
>>> Os Version’ s 2.x, “pllacrorm s 
‘any’ } 

>>> 


>>> yaml sate load(yaml sate” 


dump (a) ) 

i 

>>> Tami gete load Yam care. 
dump (b)) 

1 

>>> yani sabe load (yani, gate 
dump (ce) 

IO 

>>> wani gekte load (yem. i safe 
dump (d) ) 

True 

>>> yaml. sate load(yaml. sate 
dump (e) ) 

“alo” 

>>> wani gete load cm saree 
dump (£)) 

[ik ae o a aa 

>>> wani sabe load! (yem... gafe 
dump (g) ) 
{‘platform’: ‘any’, ‘version’: 
‘2.x! } 


SAS 


Contoh 2: 

Dengan menggunakan dump() dan 
load(), kita bisa bekerja dengan objek 
python: 

>>> class Test: 
det _ imit (self) E 
Self = 10 
self.y = 20 


>>> E Test () 


SS ok 
10 
SSS Coy 
2:0 
— E 
< main Sst Ingtance at 
0x820adac> 
Dump t dan simpan ke t2: 
>>> C2 = yam, Cumo (t) 
son EA 
'I!python/object: main .Test (x: 
10, ys 2@) Aa 
>>> 
Load t2, simpan ke t3: 
>>> T3 = yan  leaGl(u2) 
220 eS 
< main Test Ingtance ar 
0x820cd6c» 
rr ce 
LO 
Do psc 
20 


www .infolinux.web.id 


>>> 
Sama-sama merupakan instance 
dari Test: 
>>> isinstance(t, Test) 
pipra ute 
>>> lsinstance(t3, Test) 
HEU 
Pengujian atribut: 
SSS Ck SS uS. 
BEI 
SSS Ly == E3.y 


True 


YAML dengan C++ 

Untuk bekerja dengan YAML, kita 
bisa mempergunakan pustaka yaml- 
cpp (http://code.google.com/p/yaml- 
cpp/). Pada saat tulisan ini dibuat, 
versi terbaru yaml-cpp adalah 0.2.5. 
Pustaka ini datang dengan dukungan 
parser YAML versi 1.2. 


Instalasi 
Lakukanlah langkah-langkah beri- 
kut untuk instalasi ke /tmp/yamlcpp 
sebagai user biasa. Anda akan mem- 
butuhkan cmake. Pada Singkong Li- 
nux 1.0 (noprianto.com), cmake telah 
terinstal secara default. 
@ Download-lah arsip source code 
yaml-cpp: 
$ wget http://yaml-cpp. 
googlecode.com/files/yaml-cpp- 
O25 alba GA 
@ Ekstraklah arsip source code dan 
masuklah ke direktori hasil eks- 
trak: 
$ tag zi vami-epp-02 5 tax GZ 
S cd yaml-cpp-0.2.5 
@ Buatlah direktori build dan ma- 
suklah ke dalamnya: 
$ mids toa ie) 
$ cd bua ld 
@ Berikanlah perintah berikut un- 
tuk konfigurasi: 
$ cmake -DCMAKE INSTALL PREFIX=/ 
tmp/yamlcpp .. 
@ Lakukanlah kompilasi: 
S make 
@ Kemudian instalasi: 


S make install 


Apabila sukses dilakukan, maka 
yaml-cpp akan terinstal di /tmp/ 


yamlcpp: 


www.infolinux.web.id 


$ ls -1 /tmp/yamlcpp/ 
include/ 


Tao 


Menggunakan yaml-cpp 
Karena kita melakukan instalasi ke 
prefix non-standar, maka kompilasi 
program menjadi sedikit agak repot. 
Pertama-tama, kita akan buat se- 
buah source dummy dengan nama 
test.cpp: 
fine lude Nyam h^ 


int main() 
{ 
YAML::Emitter out; 
return 9. 
j 
Kompilasi dapat dilakukan de- 
ngan perintah: 
$ g++ -o test test.cpp -I/tmp/ 
yamlcpp/include/yaml-cpp -L/tmp/ 
yamlcpp/lib 
Apabila sukses dilakukan, maka 
akan ditemukan binary test di dalam 
direktori aktif: 


-1yami -cpp 


S due = 
Bese 
TEST - GJSJƏ 


Untuk menjalankan, set LD_LIB- 
RARY_PATH seperti contoh berikut: 
$ LD LIBRARY PATH-/tmp/yamlcpp/lib/ 

./test 
Apabila tidak ditemukan pesan 
kesalahan, maka program sukses dija- 

lankan. 


Serialisasi 
Berikut adalah contoh-contoh seria- 
lisasi. Pada contoh pertama (emitl. 
cpp), serialisasi akan dilakukan un- 
tuk tipe integer. Pada contoh kedua 
(emit2.cpp), serialisasi akan dilaku- 
kan untuk list sederhana: 

emitl.cpp: 

fine lude "vam h^ 


Ine mach 
YAML::Emitter out; 


Ore << 1009: 


SECs Cout << OWE EEr) << 


std::endl; 


TUTORIAL JSON DAN YAML 


recura (J ° 
} 
Lakukanlah kompilasi 
perintah berikut: 


dengan 


$ g++ -o emitl emitl.cpp -I/tmp/ 
yamlcpp/include/yaml-cpp -L/tmp/ 


yamlcpp/lib  -lyaml-cpp 
Contoh output: 
$ LD LIBRARY PATH-/tmp/yamlcpp/lib/ 
./emit1 
=== L00 
emit2.cpp: 


#include "yaml.h" 


Ine maim) 


| 


YAML::Emitter out; 


out << YAML: :BeginSeg: 
Oui << is 
OWI «<< Bes 
Qui << 35 


out «« YAML::EndSeq; 


Std: cout << OWE STEF) << 


std::endl; 


Leo) 
j 
Lakukanlah kompilasi 
perintah berikut: 


dengan 


$ g++ -o emit2 emit2.cpp -I/tmp/ 
yamlcpp/include/yaml-cpp -L/tmp/ 
yamlcpp/lib 

Contoh output: 


51 vem sep 


$ LD LIBRARY PATH-/tmp/yamlcpp/lib/ 
./emit2 


Deserialisasi 
Pertama-tama, kita akan menyim- 
pan hasil serialisasi dari emit1 ke file 
emit1.yaml: 

$ LD LIBRARY PATH-/tmp/yamlcpp/lib/ 


./emitl > emitl.yaml 


$ cat emitl.yaml 
zc 100 
File tersebut nantinya akan kita 
load dengan parser yang kita bangun. 


INFOLINUX = 09/2010 45 


TUTORIAL JSON DAN YAML 


Berikut adalah source code parsel. 
cpp: 
#include <fstream> 


#include “yaml.h” 


Int main!) 


{ 


phe Ke 


std::ifstream f("emitl.yaml”); 


YAML::Parser p(f); 


YAML::Node doc; 


p.GetNextDocument (doc) : 
doc s> so 
std COulu << S << Std er 


retakan Or 

) 

Kompilasi: 
Š g++ -o parsel parsel.cpp -I/tmp/ 
yamlcpp/include/yaml-cpp -L/tmp/ 
yamlcpp/lib 

Contoh output: 
$ LD LIBRARY PATH=/tmp/yamlcpp/lib/ 


= Lyen -c09 


./parsel 

100 

Mantap, bukan? Untuk informasi 
selengkapnya, kunjungilah: http:// 
code.google.com/p/yaml-cpp/. 


JSON dengan Python 


Bagi pengguna python « 2.6, untuk 
bekerja dengan JSON, kita bisa mem- 
pergunakan demjson (http://deron. 
meranda.us/python/demjson/). Pada 
saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
demjson adalah 1.4 yang dirilis pada 
17 Desember 2008. 

Bagi pengguna Python 2.6 atau 
yang lebih baru, dukungan json telah 
disertakan dalam standar library, se- 
bagai modul json. 

Penulis menggunakan Python ver- 
si 2.5 yang datang bersama Singkong 
Linux 1.0 (noprianto.com), dan oleh 
karenanya, akan menggunakan mo- 
dul demjson. 


Instalasi 

Pustaka demjson hanya terdiri dari 
satufilesaja, yaitu demjson.py. Down- 
load-lah dengan perintah berikut: 


46 09/2010 m INFOLINUX 


$ wget http://deron.meranda.us/ 
python/demjson/demjson-1.4/demjson. 


py 


$ python 

python 255 j (15251954869 May A 
2007, 15:52:23) 

[CCE 4.1.2 Gia laa? 

Type "help", “Copyright”, “eredita” 
or "license" for more information. 
>>> import demjson 


SAS 


Serialisasi 
Untuk serialisasi, kita bisa memper- 
gunakan fungsi encode(). Contoh: 

>>> Import demjson 

>>> gel 

>>> 91 

=s Cl. 

>>> CSTUG 

>>> e='halo' 

PS a a 

>>> g=Í version’: 


poorer US deett k O rm : 


(——2 


\ any’ 


>>> demjson. encode (a) 


>>> demjson. encode (b) 
“27 

>>> demjson.encode (c) 
cas 

>>> demjson.encode (d) 
Pee” 

>>> demjson. encode (e) 
u halo 

>>> demjson.encode(f) 
u [2 Sala am; 

>>> demjson.encode (g) 
WI “platform s emy” , Tyas L em 10 
x") 


SAS 


Deserialisasi 
Untuk deserialisasi, kita bisa mem- 
pergunakan fungsi decode(). Contoh: 
>>> demjson.decode (demjson. 
encode la) 
il 
>>> demjson.decode (demjson. 
encode (>) 
il 
>>> demjson.decode (demjson. 


encode (c) ) 


IRO 

>>> demjson.decode (demjson. 
encode (d) ) 

TPUS 

>>> demjson.decode (demjson. 
encode (e) ) 

uy hale” 

>>> demjson.decode (demjson. 
encode (£)) 

[ 155 ta 

>>> demjson.decode (demjson. 
encode (g) ) 

(u platform ° WIT any. U vergion’ = 
un 


SSS 


JSON dengan Lua 

Untuk bekerja dengan JSON, kita 
bisa mempergunakan pustaka Json4 
Lua (http://json.luaforge.net/). Pada 
saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
pustaka adalah 0.9.30. 


Instalasi 

@ Download-lah arsip source code: 
$ wget http://luaforge.net/frs/ 
download.php/4184/JSON4Lua- 


0.9.30.zip 
€ Ekstraklah arsip source code 
masuklah ke «direktori hasil 


ekstrak»/json/: 
$ ungiposoN4bua-0:930-21p 
$ cd JSON4Lua-0.9.30/json/ 


$ lua 
hua 5.1.2 Copyright (€) 1994- 
2007 Lua.org, PUC-Rio 

> j = require (“json”) 


> 


Serialisasi 
Untuk serialisasi, gunakanlah en- 
code(). Contoh: 

> @=l 

> print (j.encode (a)) 


l 


Deserialisasi 
Untuk deserialisasi, gunakanlah de- 
code(). Contoh: 

> b = j.decode(‘100’ ) 

> Prime. (>) 

100 

> m 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





' | m 
bioge OIC . 
— Tat == y I) A 
(T N = 1 4 | | - ll | nh ] 
l 


hosting Indonesia bimus 


dijaminmurah share hosti ng, reseller hosting, vps server & domain registration j 
A n 







HUBUNGI KAMI : 


(21) 5315. teneis ie er aora aW pe” P 
FAX (024) 53154913 | “ata Center : IIX, usa, singapore | control panel: PICS S coap 
emai : salesfidijaminmurah.com | asp.net | database : mySQL, postgreSQL, MSSQL, MSAcese 





Kompetensi nformation Communications Technology (ICT) yang 3 dibutuhkan oleh perusahaan di dunia 


Full Linux ` Training (Package A- Z) Modul Training Regular. — 
1x Cc oncepta id Fundamental a.Linux een & Funda s 
ux Syste iinistration b.Linux Syste im Administration a 
Intrane ë Internet Server ga ~ c.Linux Er rise ver Administ ti 
. e.Zimbra Colla 
Linux for, Office "X .Linux Securit ty 
troduction to Linux 
Office Applications pst SCD - 
trem et Interne or on the Office AL 2PHP Progr res d 


T Harga k Khusus š — PANDUAN) INSTALASI 
i MAHASISWA 3 krisis Notebook, Lact 
_ 4 Ver can a is A 









































A | alennr Y 
. ekonomis 
-—— 


Migration, ' VL RS nd Cop ner 
PT Linuxindo Total Solu 
Wisma Slipi, Suites 415, Lantai 4, Jf 7 
> Telepon M 32390- Fax (o?T) 536 2295; fébsite: www.lirltixindo.com , 


S s GP G ubuntu Wor Hos 


Tag em | 











= 


An Kav. 12 
















otjen S. Pa Pi Jakarta 13460. 














TUTORIAL SABILY 


abily adalah sistem operasi Linux turunan Ubuntu yang dikemas dengan 


berbagai program untuk kebutuhan sehari-hari bagi siapa saja di kantor 


dan rumah, termasuk pengaturan akses Internet yang aman. Sabily telah 


dilengkapi program multimedia yang mendukung format mp3 dan flv, plus 


program untuk belajar Islam dan ilmu pengetahuan lainnya. 


Tutorial ini lebih fokus menjelaskan 
penggunaan Sabily untuk mengatur 
akses Internet, belajar Islam, beriba- 
dah, dan menentukan awal kalender 
Islam atau Rukyatul Hilal. DVD Info- 
LINUX 09/2010 ini dapat digunakan 
untuk booting komputer dengan 
Sabily 10.04 secara live. 

Jika Anda ingin menginstal DVD 
Sabily 10.04 ini, ruang harddisk harus 
dikosongkan minimal 7 GB (tujuh 
giga byte). Ukuran paket paling be- 
sar adalah rekaman (recitation) ba- 
caan Al Qur'an dari empat gori (pem- 
baca Al Qur'an) untuk program Zekr 
dalam format MP3. Setelah terinstal 
di harddisk, Anda dapat menghapus 
salah satu atau beberapa rekaman 
itu, yang tersimpan di bawah direk- 
tori /usr/share/zekr/res/audio/. 


Sabily sebagai Pengatur Akses 
Internet 

Tidak seperti Sabily versi lama (9.10 
atau sebelumnya) yang menggu- 
nakan program proxy Webstrict un- 
tuk mengatur akses Internet, Sabily 
10.04 ini menggunakan program fire- 
wall Nanny dari projek Gnome. Cara 
menggunakan Nanny relatif lebih 
mudah dibandingkan Webstrict. 
Nanny juga lebih banyak fungsinya, 
yakni mengatur waktu pemakaian 


48 09/2010 m INFOLINUX 


komputer, browser web, e-mail, dan 
chatting atau instant message, selain 
untuk menyaring akses Internet. 


1. Menyalakan dan Mematikan Nanny 

Nanny adalah program firewall atau 
pengatur keamanan Linux yang 
menggunakan perintah iptables. 
Untuk mengaktifkan dan menon- 
aktifkan Nanny, Anda tidak perlu 
tahu perintah-perintah iptables, tapi 
cukup tahu cara menggunakan perin- 
tah “sudo service nanny start” dan 
“sudo service nanny stop” dari ter- 
minal (Applications | Accessories | 
Terminal). 

Secara bawaan (default), Nanny 
telah dinyalakan saat booting. Beri- 
kut ini contoh perintah mematikan 
dan menyalakan Nanny: 

$ sudo service nanny stop 
$ sudo service nanny start 

Anda akan ditanya password, lalu 
akan muncul pesan "Starting nanny 
(Parental Control Daemon): nanny.", 
jika sebelumnya Nanny masih mati. 
Jika Nanny telah menyala, tidak 
akan muncul pesan apa pun di layar. 


2. Mengatur Waktu Penggunaan Komputer, 
Web, E-mail, dan Chatting 

Anda dapat mengatur waktu peng- 
gunaan komputer masing-masing 


pengguna, sesuai dengan nama ac- 

count (username). Username yang 

Anda gunakan untuk menginstal 

Sabily otomatis dapat mengatur 

sendiri, karena diberi izin berubah 

menjadi super user atau root (user- 
name adminstrator). Untuk latihan 
ini, lebih dahulu kita buat username 
baru, misalnya salwa dan password- 
nya, melalui perintah “sudo adduser 
salwa" dan "sudo passwd salwa". 

Anda juga dapat membuat user baru 

melalui menu System | Administra- 

tion | Users and Groups. 

Sebagai contoh, pengguna dengan 
username salwa akan kita berikan 
izin menggunakan komputer hanya 
jam 16.00 — 18.00 WIB setiap hari. 
Jalankan menu pengatur akses Inter- 
net (Parental Control) melalui menu 
System | Administration | Parental 
Control. Akan muncul jendela Nanny 
Admin Console. 

e Klik gambar kunci di bawah, di 
samping tulisan “You don't have 
admin priveleges”. Anda diminta 
mengetikkan password, dengan 
login sebagai user yang menginstal 
atau user dalam group admin. 

@ Klik nama pengguna di sebelah 
kiri, misalnya Salwa Alaribah 
yang menggunakan username sal- 
wa. 


www .infolinux.web.id 


TUTORIAL SABILY 





Gambar 1. Parental Control mengatur waktu izin menggunakan komputer. 


e Klik dan drag pada hari dan jam 
Salwa dilarang menggunakan 
komputer (berwarna merah). Hari 
dan jam yang boleh menggunakan 
komputer akan berwarna hijau. 

e Klik Apply untuk menyimpan pe- 
rubahan. 

@ Jika Anda ingin membatasi total 
penggunaan per hari, klik (cen- 
tang) “Use the computer ... hours 
per day”. Klik tanda panah ke 
atas atau bawah untuk menentu- 
kan jumlah jam. 

@ Cara serupa digunakan untuk 
mengatur waktu penggunaan 
browser web, e-mail, dan chat- 
ting. 


3. Menyaring Akses ke Web dan Waktu 

Penggunaannya 

Masih pada jendela Nanny Admin 

Console, klik tab kedua (web brow- 

ser). Misalnya, pengguna hanya bo- 

leh mengakses web pada jam 17.00 

— 18.00 setiap hari, maka tandai seper- 

ti Gambar 1. 

@ Untuk mengatur penyaringan ak- 
ses ke Internet, klik (centang) atau 
beri tanda pada “use web content 
filtering”, lalu klik “configure”. 

@ Akan muncul jendela baru yang 
berisi tiga bar, Forbidden sites, 
Allowed sites, dan Blacklists. 

e Klik Add pada bar Forbidden sites 
untuk menambahkan alamat yang 
terlarang. Sedangkan Allowed 
sites berguna untuk memasukkan 
alamat yang boleh diakses, jika 
Anda mengaktifkan Blacklists. 

@ Isikan alamat web yang dilarang 
pada baris URL, misalnya xxx. 
com. Dua baris di atasnya untuk 


wwwi.infolinux.web.id 


memberi nama dan penjelasannya, 
sehingga tampilan menjadi seperti 
Gambar 2. 

e Klik OK untuk menyimpannya. 


Anda juga dapat menambahkan 
file berisi “daftar hitam” alamat web 
dengan klik menu System | Admin- 
istration | Blacklists. Salah satu file 
daftar hitam adalah nanny.nbl yang 
tersedia di alamat http://projects. 
gnome.org/nanny/data/nbl/nanny. 
nbl, dengan berukuran sekitar 8 MB. 
Nanny.nbl merupakan format Nan- 
ny dari daftar hitam program Dans 
Guardian, yang digunakan pada 
program Webstrict Sabily versi lama. 
Berikut ini cara menambahkan file 
blacklists nanny.nbl: 

@ Download file nanny.nbl dari 
http://projects.gnome.org/nanny/ 
data/nbl/nanny.nbl atau alamat 
lain yang Anda temukan melalui 
google.com, jika Anda tidak mene- 
mukan web dengan alamat di 


Gambar 3. Menu jendela utama penyaringan akses web. 


Gambar 2. Mengatur akses web dan waktu penggunaannya. 


atas. Simpan pada suatu direktori, 
misalnya di bawah /home/user- 
name Anda/Documents/. 

Untuk memasukkan file Nanny. 
nbl, tutup jendela utama penya- 
ringan (Gambar 3), lalu klik menu 
System | Administration | Black- 
Lists, sehingga muncul jendela 
Blacklists Filter Configuration. 
Klik Import, lalu cari file nanny. 
nbl yang telah Anda download, 
dan klik OK, sehingga kembali ke 
jendela Blacklists Filter Configu- 
ration, lalu klik Close. 

Pada jendela pengatur akses web, 
klik Configure, lalu klik bar Black- 
lists, sehingga terlihat alamat pe- 
nyedia file nanny.nbl. Klik alamat 
itu sehingga muncul 28 kategori 
alamat web yang masuk daftar hi- 
tam. 

Pilih kategori apa saja atau semua 
katagori (Select All categories). 
Jika kemudian gagal mengakses 
web yang menurut Anda aman, 





INFOLINUX H 09/2010 49 


TUTORIAL SABILY 


iy Parental Control - 





Gambar 4. Akses ke weh yang dilarang Nanny Parental Control. 


tambahkan alamat yang menurut 
Anda boleh diakses ke dalam daf- 
tar Allowed sites, misalnya gmail. 
com dan facebook.com. Keduanya 
masuk blacklists, karena sering 
digunakan untuk kejahatan me- 
lalui fasilitas chatting dan kencan. 
(Gambar 4). 


Sabily untuk Belajar dan Mendalami 

Islam 

Sabily versi lengkap tidak hanya 

berguna untuk belajar Islam, tapi 

juga untuk pendidikan umum, mu- 

lai dari TK hingga perguruan tinggi, 

yang tidak dibahas pada tutorial ini. 

Beberapa di antaranya adalah: 

@ GCompris untuk anak usia pra 
sekolah hingga kelas 6 SD. 

€ Program-program dari KDE Edu 
untuk belajar matematika (misal- 
nya kalgebra, kbruch, kig, dan 
kmplot), kimia (kalzium), fisika 
(step), antariksa (kstars), dan lain- 
lain. 

€ Pelajaran mengetik (tuxtype dan 
ktouch). 

€ Pelajaran menggambar (tuxpaint) 
dan matematika (tuxmath) untuk 
anak-anak. 


Berikut ini tutorial sebagian prog- 
ram yang berhubungan dengan Is- 
lam. 


1. Jadwal Sholat, Arah Kiblat, dan Adzan 

Program untuk menampilkan jadwal 
sholat adalah Minbar Prayer Times. 
Klik Applications | Islamic Software 
| Minbar Prayer Times, sehingga 
tampil jendela seperti Gambar 95. 
Pada kolom paling kiri terdapat jad- 


50 09/2010 m INFOLINUX 





wal sholat, mulai dari Subuh (Subh), 

Tebit (Shorook), Dhuhur (Dhuhr), 

Ashar (Asr) Maghrib (Maghreb), 

hingga Isya (Isha'a). Kolom tengah 

berisi gambar yang menunjukkan 
arah kiblat. Kolom kanan berisi 

Timetable untuk mengubah tanggal, 

pilihan untuk membunyikan suara 

Adzan atau tidak, dan Preferences 

untuk memilih lokasi dan zona wak- 

tu yang sesuai tempat tinggal Anda, 
serta pilihan lainnya yang akan kita 
bahas berikut ini. 

e Klik Preferences, pada City De- 
tails akan menunjukkan posisi 
tempat tinggal Anda, yaitu dalam 
ukuran geografi Latitude dan 
Longitude. Untuk memudahkan 
Anda mendapatkan nilai Latitude 
dan Longitude, klik Find City. 
Misalnya Anda berada di sekitar 
Jakarta, maka Anda dapat me- 
milih wilayah Australia & Ocea- 
nia (Indonesia tidak berada dalam 
kelompok Asia), lalu klik Apply. 





Gambar 6. Zekr Al Qur'an dan terjemahannya. 


Gambar 7 menunjukkan arah kib- 
lat dari Jakarta adalah 64 dera- 
jat dihitung dari arah Utara ke 
arah Barat. Isi Time Zone sesuai 
wilayah Anda, misalnya 7.0 untuk 
WIB. 

Jika tempat tinggal Anda tidak 
masuk dalam daftar, dapat men- 
cari di website www.islamicfinder. 
org untuk menemukannya, atau 
kota yang terdekat dengan kota 
Anda. 

Klik Advanced. Options - Start 
minimised to tray tidak akan 
membuka jendela Minbar saat 
pertama dijalankan, tapi hanya 
ditampilkan di panel atas (tray). 
Notifications untuk memberikan 
pesan beberapa menit sebelum 
masuk waktu sholat. Calculation 
Method berguna untuk memilih 
cara penghitungan waktu sholat. 
Ada beberapa pilihan yang hasil- 
nya satu dengan yang lain sedikit 
berbeda. Pilih yang sesuai dengan 
jadwal sholat di kota Anda, misal- 
nya Egyptian General Authority 
of Survey, karena setelah penulis 
bandingkan dengan jadwal sholat 
yang ada di Indonesia, pilihan ini 
paling mendekati. 

Masih pada jendela menu Prefe- 
rences, klik Athan. Ada dua jenis 
suara Adzan, yaitu Adzan Shubuh 
(Subh Athan) dan Adzan sho- 
lat lain di luar Shubuh (Normal 
Athan). File Adzan (athan.ogg) 
bawaan Minbar hanya ada satu 





www.infolinux.web.id 


untuk semua sholat selain Shubuh, 
yang tersimpan pada direktori 
/usr/share/minbar/. Anda dapat 
merekam adzan sendiri atau men- 
cari file adzan yang lain untuk di- 
simpan di harddisk, agar dapat di- 
panggil oleh program Minbar ini. 


2. Membaca, Mendengarkan, dan Memahami 
Al Qur'an 

Paling tidak ada tiga program untuk 
membaca Al Qur'an yang disertakan 
Sabily 10.04, yaitu Noor, Othman 
Quran Browser, dan Zekr. Noor dan 
Othman hanya untuk menampilkan 
teks Arab Al Qur'an, sedangkan Zekr 
dapat menampilkan Al Quran tulisan 
Arab, pengucapan (transliterasi) 
dalam huruf latin, terjemahan dalam 
berbagai bahasa, dan rekaman ba- 
caan beberapa qori terkenal. Anda 
dapat mengubah tampilan translite- 
rasi menjadi terjemahan dalam ba- 
hasa Indonesia, dengan klik View | 
Translation | [in ID] Bahasa Indo- 
nesia, sehingga tampilannya menjadi 
seperti Gambar 6. 

Untuk mengaktifkan rekaman ba- 
caan Al Qur'an yang telah ada dalam 
DVD atau harddisk, klik Audio | 
Recitation, lalu pilih yang ada kata 
Offline dalam kurung, misalnya Ali 
Al-Huzaifi - 32kbps (Offline). 


3. Kumpulan Doa Monajat 

Sabily menyertakan Monajat, yaitu 
kumpulan doa dalam bahasa Arab 
yang ditampilkan secara periodik 
berbentuk Applet di panel atas. Se- 
cara default, doa-doa yang ditampil- 
kan di layar oleh Monajat meng- 
gunakan huruf Latin dalam bahasa 
Arab. Teks doa dapat diubah men- 
jadi tulisan Arab atau tulisan latin 
dalam bahasa Belanda, dengan cara 
klik kanan pada icon | Language, 
lalu pilih ar (Arab), en (English), dan 
nl (Netherland). Jika Anda merasa 
terganggu konsentrasi belajar atau 
bekerja, klik kanan, lalu Quit. Jika 
saat login tidak ingin Monajat ditam- 
pilkan, klik System | Preferences | 
Startup Applications, lalu kosong- 
kan (uncheck) kotak pada Monajat 
Applet for supplications. 


www.infolinux.web.id 


4. Rukyatul Hilal dengan Stellarium 
Meskipun bukan ahli astronomi, kita 
dapat menggunakan Stellarium pada 
Sabily untuk menentukan kapan 1 
Syawal. Sebagai latihan, kita memi- 
lih salah satu kriteria Rukyatul Hi- 
lal yang disusun para ahli astronom 
Islam, yaitu wujudul hilal. Artinya, 
jika pada saat matahari terbenam 
di tanggal 29 sore bulan Ramadhan, 
telah terjadi ijtimak (konjungsi) dan 
bulan terbenam setelah terbenamnya 
matahari, maka malam itu ditetap- 
kan sebagai awal bulan Hijriyah (1 
Syawal), tanpa melihat berapa pun 
sudut ketinggian bulan saat mataha- 
ri terbenam. Tetapi jika bulan telah 
lebih dahulu terbenam, meskipun 
sebelumnya telah bertemu atau ijti- 
mak, maka puasa digenapkan men- 
jadi 30 hari. 

Untuk memudahkan pengamatan, 
kita sepakati bahwa 1 Ramadhan 
1431 H jatuh pada 11 Agustus 2010. 
Lalu, kita akan melihat posisi bulan 
pada saat matahari terbenam pada 
29 Ramadhan (Rabu, 8 September 
2010) dengan Stellarium (Applica- 
tions | Science | Stellarium). 

@ Atur wilayah pengamatan dari Ja- 
karta dengan klik icon kiri paling 
atas (Location window atau F6). 
Jika ingin melihat tampilan yang 
bersih, klik icon kiri ketiga dari 
atas (Sky and viewing options 
window atau F4), lalu klik bar 
Landscape, dan pilih Ocean. 


Gambar 7. Posisi bulan saat Matahari terbenam 9 September 2010. 


TUTORIAL SABILY 


@ Atur waktu dengan klik icon kiri 
kedua dari atas (Date/time win- 
dow atau F5) ke tanggal 8 Sep- 
tember 2010, pukul 17.48 WIB, 
lalu cari matahari dengan klik 
icon kiri nomor empat dari atas 
(Search window atau F3), lalu ke- 
tikkan Sun yang ada di ufuk barat 
saat matahari terbenam dengan 
ketinggian nol (Alt atau altitude = 
0). 

@ Cari bulan (klik Search, ketikkan 
moon), dan baca penjelasan moon 
pada saat matahari terbenam itu 
di kiri atas layar. Ternyata, keting- 
gian (Alt atau altitude) bulan 
sudah minus 2 derajat. Artinya, 
bulan lebih dahulu terbenam se- 
belum matahari terbenam. 

@ Ubah waktu ke 9 September 2010 
pukul 17.46 WIB atau saat ma- 
tahari akan terbenam. Ternyata, 
saat matahari terbenam, bulan 
telah di atas ufuk sekitar 11 dera- 
jat, seperti pada Gambar 7. 


Kesimpulannya, Rukyatul Hi- 
lal pada Rabu sore, 8 September 
2010 dengan kriteria wujudul hilal, 
menunjukkan bahwa 9 September 
2010 belum terlihat bulan sabit atau 
1 Syawal 1431 H, tapi masih 30 Ra- 
madhan 1431 H, karena bulan lebih 
dulu terbenam sebelum matahari ter- 
benam. Jadi, 1 Syawal 1431 H jatuh 
pada Jumat, 10 September 2010.8 

Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 





INFOLINUX H 09/2010 51 


TUTORIAL MYSQL KE PDF 


alah satu format dokumen yang paling banyak digunakan saat ini adalah 


PDF. Selain alasan tidak mudah diedit, format ini juga lebih praktis dan 


mudah dibuat. Demikian halnya, jika Anda ingin membuat file PDF dari 
database MySQL. Berikut petunjuk mengekspor data MySQL ke PDF. 


Persiapan Data 

Sebagai contoh data, penulis akan 

menggunakan database A, yang di- 

akses oleh user A@localhost, dengan 

password adalah A. 

@ Login-lah sebagai root MySQL 
untuk mempersiapkan database 
dan user: 

$ mysql -u root -p 


Enter password: 


mysql» create database A; 
mysql» grant all privileges on 
A.* to A@localhost identified by 
NAH 
mysql» flush privileges; 
€ Loginlah sebagai A@localhost 
untuk mempersiapkan tabel dan 
isinya: 
S mysql -u A -pA 


Enter password: 


mysql» create table tablel (a 
integer, b varchar(8)); 

mysql» insert into tablel(a, b) 
values(1, 'halo'); 

mysql» insert into tablel(a, b) 
values(2, 'apa'); 

mysql» insert into tablel(a, b) 
values(3, "'kabar'); 

mysql» insert into tablel(a, b) 
values(4, 'semuanya'); 


Persiapan data selesai. 


52 09/2010 m INFOLINUX 


mysglpdf.py 
Program mysglpdf.py akan kita ba- 
ngun dengan Python. Pustaka yang 
dibutuhkan adalah mysgl-python 
(http://sourceforge.net/projects/ 
mysql-python/) dan reportlab (http:// 
www.reportlab.com/software/open- 
source/). Kedua pustaka tersebut 
tersedia pada Singkong Linux 1.0 
(noprianto.com) sebagai paket extra. 

Berikut adalah source code 
mysglpdf.py: 

#!/usr/bin/env python 


(E) Noprianto, 2010 
#GPL 


import MySQLdb 

from reportlab.lib.styles import 
getSampleStyleSheet 

from reportlab.platypus import * 


HOST localhost! 


USER = ‘A’ 

PASS = ‘A’ 

ID = VN 

Q = “seleee cct 


Pre = Tebe 
OUT pol par” 


det get datel) s 
db - MySOLdb.connect ( 
host=HOST, 
user=USER, 


def 


passwd=PASS, 


dB 

) 
# 
@ = Clo, cursor ( ) 
# 


c.execute (Q) 


data = c.fetchall() 


# 

€. Eloge () 
selasa 
# 


return data 


Greate por (data, cub) s 


styles = getSampleStyleSheet () 


# 

pdf = SimpleDocTemplate (out) 
# 

content - [] 

n 


title = Paragraph (TITLE, 


styles['title']) 


def 


content.append (title) 
n 

table = Table(data) 
content .append (table) 
# 

pdf.build(content) 


main(): 
data = get datal) 
create per (data, OU 


www .infolinux.web.id 


main() 

Untuk menjalankan program, 
jalankanlah perintah berikut. Sebe- 
lumnya, pastikan parameter koneksi 
database telah benar: 

$ python mysqlpdf.py 

Apabila perintah tersebut sukses 
dijalankan, maka akan terbentuk file 
/tmp/out.pdf: 

$ file /tmp/out.pdf 
/tmp/out.pdf: PDF document, version 
em 

Anda bisa membukanya dengan 
PDF reader. Di Singkong Linux 1.0, 
Anda bisa mempergunakan program 
xpdf. 


Penjelasan Source Code: 

@ Kali ini, parameter koneksi, query, 
title dokumen, dan file PDF output 
di-hardcode: 

HOST = localhose, 
USER = 'A' 
PASS = 'A' 
DB = 'A' 
O = “gelecrt * irom cable’ 
TITLE - 'Tablel' 
OUT = dom Aou te pak - 
€ Dengan demikian, program tidak 





2 Ind dtmmnaui. ad 


Tablel 


E kahir 


T ji 


Aaa ep n e af ea ss 


File /tmp/out.pdf dibuka dengan xpdf. 


www.infolinux.web.id 


menerima argumen apapun: 
if | name == ` main ': 
main() 
Dalam fungsi main(): 
Pertama-tama, kita dapatkan da- 


ta terlebih dahulu dengan get 


data(): 

dara = get data) 
Kemudian, kita panggil fungsi 
create pdf() untuk membuat PDF 
dengan data yang didapatkan se- 
belumnya, disimpan pada OUT 
(/tmp/out.pdf): 

create parE (datea, OUT) 
Apa yang kita lakukan dalam 
fungsi get_data()? 
import MySQLdb: 


det get esa s 
Kita akan melakukan koneksi ke 
database server: 
dio MysOLdb connect { 
host=HOST, 
user=USER, 
passwd=PASS, 
db=DB, 
) 
Kemudian, buat kursor, kirim 
query, dan dapatkan semua hasil- 


TUTORIAL MYSQL KE POF 


nya sekaligus: 
G = db cursor () 
= 
c.execute (Q) 
Gated = €, e ekan ( ) 
Tutup koneksi: 
c.close () 
db.close() 
Kembalikan data yang berhasil 
dibaca: 
return data 
Data dikembalikan dalam ben- 
tuk: 
Cun “helo (ah, aa) (Sl, 
‘kabar’), (4L, 'semuanya')) 
@ Setelah data kita dapatkan, ting- 
gal tulis dalam file PDF. Berikut 
adalah penjelasan fungsi create 


pdf(). 


Kita akan mempergunakan re- 
portlab. Dengan reportlab PLATY- 
PUS (Page Layout and TYPography 
Using Scripts), dokumen PDF bisa 
dibangun dengan menambahkan 
paragraf, font, table, image, dan lain 
sebagainya. Bukan dengan meng- 
gambar secara manual/low level: 

from reportlab.lib.styles import 
getSampleStyleSheet 

from reportlab.platyous import * 
det create joel (data, Out) s 

Kita gunakan style contoh: 

styles = getSampleStyleSheet () 

Dan template dokumen: 

pdf = SimpleDocTemplate (out) 

Isi file PDF mula-mula kosong: 

content. — [| 

Kemudian, kita tambahkan parag- 
raf menggunakan style title: 

title = Paragraph(TITLE, 
styles['title']) 
content.append(title) 

Lalu, tambahkan tabel dengan 
data yang diberikan: 

table - Table(data) 
content.append (table) 

Terakhir, kita bangun file PDF: 

pdf .build(content) 


Mudah sekali, bukan? Anda ingin 
tabel warna-warni dengan border 
menarik? Bacalah user guide yang 
disertakan dalam paket reportlab.m™ 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id| 


INFOLINUX H 09/2010 53 


TUTORIAL TEBAK KATA 


ernah bermain game tebak kata seperti Hangman? Untuk sekedar pengisi 


waktu luang atau mengasah kemampuan Anda dalam menebak sesuatu, game 


ini dapat menjadi pilihan yang menarik. Jika memiliki waktu santai, Anda 


juga dapat membuat game tebak kata sendiri dengan menggunakan Python. 


Kali ini, kita akan membuat per- 
mainan tebak kata. Dalam rentang 
waktu tertentu, pemain harus mene- 
bak sejumlah kata dari bagian kata 
yang muncul (sebagian huruf akan 
ditutup dengan * atau karakter lain). 
Permainan dibagi dalam level-level 
(default adalah 3 level). Untuk se- 
tiap levelnya, panjang kata akan 
semakin bertambah, jumlah kata 
yang ditebak akan semakin banyak 
(sementara waktu bisa berkurang), 
dan huruf yang ditutup bisa semakin 
banyak. Seru, bukan? Anda bahkan 
bisa merancang level sendiri. 

Dari mana daftar kata kita dapat- 
kan? Secara default, kita akan meng- 
gunakan file /usr/share/dict/words. 
Tapi, Anda selalu bisa menggunakan 
daftar kata sendiri (file teks dengan 
satu kata per baris) dengan memberi- 
kan nama file-nya sebagai argumen 
pertama ketika menjalankan prog- 
ram. 

Bagaimana kalau Anda tidak 
dapat menebak suatu kata? Cobalah 
terus, selama Anda yakin tetap 
berada dalam rentang waktu yang 
diizinkan. Bagi yang tidak sabar, 
Anda selalu bisa menyerah dengan 
menekan Ctrl-C: kata yang ditebak 
akan dibuka, tapi permainan harus 
berakhir dengan kekalahan Anda :) 

Agar lebih sederhana, game akan 


54 09/2010 m INFOLINUX 


kita bangun dalam modus teks. Saat 
ini, belum ada alarm yang memberi- 
tahu bahwa waktu telah habis. Anda 
diminta menebak terus dan pada 
akhirnya, waktu yang dihabiskan 
akan dihitung (menentukan apakah 

Anda menyelesaikan level tersebut 

atau tidak). 

Lumayan untuk mengisi waktu, 
bukan? Sambil menambah perben- 
daharaan kata :) 

Bagi yang tertarik, Anda bisa 
merancang level-level lainnya. Atau 
menambahkan fasilitas help (misal: 
Ctrl-C bisa diberikan sampai bebe- 
rapa kali). Atau menambahkan 
perhitungan score dan bonus. Atau 
menambahkan alarm (dan tetap 
multi-platform). Atau fasilitas con- 
tinue, dan sebagainya :) 

1. Permainan akan disimpan dalam 
tebakkata.py. 

2. Program dapat dijalankan tanpa 
argumen. Tapi, apabila diberikan, 
maka argumen pertama akan di- 
anggap sebagai database kata. 
database = '/usr/share/dict/words' 


if name == ' main _ 
Cry: 
db = sys.argv[1] 


exp 


3. 


db - database 

# 

main (db) 
Di dalam fungsi main(), kita 
akan mencetak nama permainan, 
mendapatkan kata-kata dalam 
database (disimpan sebagai list, 
dalam variabel global words), 
mencetak jumlah kata yang di- 
dapatkan (apabila kosong, maka 
permainan selesai), dan memang- 
gil fungsi play() pada akhirnya, 
apabila semua berjalan baik: 


name = ‘Tebak Kata’ 
words = [] 
def main(db): 


global words 
H 
print name 
H 
words = get words (db) 
LE WOLLES g 
print “using database 
from $s (%d words)’ %(db, 
len (words) ) 
elses 
print “Ss error reading 
database or empty database’ % (db) 


return 


www .infolinux.web.id 


# 
play () 

4. Apa yang dilakukan dalam fungsi 
get words(), yang berfungsi untuk 
membaca database kata? Tidak 
lain adalah mencoba membuka file 
(kalau gagal, maka fungsi lang- 
sung mengembalikan (|), membaca 
isinya dengan method readlines() 
(lalu strip setiap kata), menutup 
file, dan mengembalikan apa yang 
berhasil dibaca: 

det get worde (dlo) s 
ret = |] 
# 
Ly: 
£ = open (db) 
Ce 
return ret 
# 
rer s ke strio) EOL s im 
f.readlines()] 
bE close () 
return ret 

5. Lalu, apa saja yang dilakukan 
dalam fungsi play()? Cukup ba- 
nyak. Boleh dikatakan, ini adalah 
inti permainan. Pembahasan akan 
dilakukan tanpa mengubah inden- 
tasi: 

def play(): 
Kita dapatkan level minimal dan 
maksimal: 
Imin = min(levels.keys()) 
lmax = max(levels.keys()) 


" 


AOL 
AOL'S 
Aachen 
AÁachen's 
Aaliyah 
Aaliyah's 
Aaron 
Aaron's 
Abbas 
Abbasid 
Abbasid's 
Abbott 
Abbott's 
Abby 
Abby's 
Abdul 
Abdul's 


usr/shħhare/dict/words 


Isi file dictionary /usr/share/dict/words. 


www.infolinux.web.id 


I LI || FT | Tg || L 
[A PAUD U | | 


Kita mulai 
semua level: 


mengulang untuk 
for i in range(lmin, lmax-«1): 
dan mendapatkan data per level: 
ldata = 
lalu menampilkan informasi level: 


levels [i] 
print ‘LEVEL: $d ($d words in %d 
seconds)” S1, Idatal rounds’ |, 
ldata['max time']) 

dan mendapatkan kata per level 
(ingatlah bahwa panjang kata dan 
jumlah karakter tertutup bisa ber- 
beda). Fungsi get level words() 
akan kita bahas nanti: 

lwords = get level words (ldata) 

if not lwords: 

print “level error: no data’ 
Detur 

# 
Permainan siap dimulai. Waktu 
mulai akan dicatat: 

start = Int (time, cme) ) 
Untuk setiap kata dalam level, 
kita minta pemain untuk mene- 
bak. Proses exception Keyboard- 
Interrupt sehingga apabila terjadi 
(misal: user menekan Ctrl-C), kita 
buka kata tersebut dan return 
fungsi. Permainan berakhir: 


tor j im lwords: 


dy 
while input I= jJ LOI s 
LEY: 
Input = Kaw ihput( vss ` 
so 


except KeyboardInterrupt: 


TUTORIAL TEBAK KATA 


pring J [0] 
print “user gives up' 
return 
prime Ok: 
Apabila semua kata bisa ditebak, 
maka kita hitung waktu yang di- 
habiskan: 
stop = snt(time.time(0)) 
elapsed - 
Waktu akan dibandingkan dengan 
rentang waktu yang diizinkan 
dalam level. Apabila lebih, maka 
level gagal diselesaikan. Permain- 
an berakhir. Sedih juga, ya! 


Stop = Stare 


vine lapsed stad mec time” | s 
print ‘time up (%s seconds)’ 
% (elapsed) 
GUT 
Apabila permainan begitu hebat, 
maka ucapkan selamat: 
# 
print 'level clear ($d 
seconds)’ %(elapsed) 
Apabila semua level dilalui, ucap- 
kan selamat lagi. Pemain benar- 
benar hebat kalau begitu. 
# 
print ‘!!! CONGRATULATIONS 


UR d 


. Sebenarnya, apa yang dilakukan 


dalam fungsi get level words()? 
mask char = ‘*’ 


der get level words (laka) s 
Kita akan mempergunakan list 
yang dibangun sebelumnya: 

global words 

Dapatkan panjang minimal dan 
maksimal kata yang diizinkan 
dalam level, bersama dengan jum- 
lah kata dan jumlah huruf yang 
ditutup: 


nin len = lara] min length” | 
max len = ldata['max length'] 
rounds = ldata['rounds'] 


mask = ldata['mask'] 

Saring semua kata yang memenuhi 

persyaratan: 
Ghoiees = | tor se in words \ 

i£ len (x) >= min len and 

len(x) <= max len] 


Lalu, coba dapatkan jumlah kata 
yang dibutuhkan secara acak. 


INFOLINUX H 09/2010 55 


TUTORIAL TEBAK KATA 






python t7 


using database from /usr/share/dict/words (98569 words) 


1 (4 words in 38 seconds) 
: enjoy 


*: shake 
|: Shaky 


|: wig 
swig 


nuse 
nude 


(52 seconds) 


Permainan tebak kata saat dijalankan. 


Apabila gagal, misal karena daf- 
tar kata tidak mencukupi, kita 
kembalikan [| (ret): 
py 
iwords = candem: 
sample(choices, rounds) 
excepti: 
return rer 
# 
Lalu, untuk setiap kata yang ber- 
hasil didapatkan, secara acak kita 
tentukan indeks huruf yang akan 
ditutup: 
On a an words: 
li = list (i) 
# 
pos = random. 
sample (range (len (1i)), mask) 
lores Am pos: 
li[j] = mask char 
masked = “join (Ii) 
E 
Pada akhirnya, setiap kata akan 
dibentuk menjadi (asli, ditutup), 
dan dikembalikan sebagai list 
daftar kata: 
ret.append( (i, masked) ) 
pecurm COT 
7. Semua fungsi sudah dibahas. Tapi, 
apa saja definisi level-level, dan 
bagaimana kita bisa menambah- 
kan level? Mari lihat dictionary 
levels. Key adalah berupa nomor le- 
vel berkelanjutan dan terurut (1, 2, 
3...). Untuk setiap levelnya (berupa 
dictionary), kita gunakan key: 
e min length: panjang kata mini- 


56 09/2010 m INFOLINUX 





mal. 

e max length: panjang kata 
maksimal. 

@ max time: waktu maksimal 
level. 


@ rounds: jumlah kata per level. 
@ mask: jumlah huruf yang ditu- 
tup untuk suatu kata. 


levels = Í 

li: ( 
“men lengan? 2, 
Imas eme 5, 
“me ale” 3 30, 
a On e SMAN 
“mask? = 1, 
E 

gu ( 


“men lengten’ = 4, 
Imas ense s 8, 
ae time”: 30, 
TeOunGa o 5, 
“mask”: 2, 


^; 


Sima lengen? s 5, 
“me lengra” s 11, 
‘max times 30, 
“rounds' o 7, 
‘mask’: 3, 

^ 


j 
Tambahkanlah level dengan key 


baru (misal: 4), dengan definisi ke- 
sulitan sesuai keinginan Anda. 
8. Modul yang dipakai: 


import Sys 


import random 
import time 
9. Source code selengkapnya dari 
skrip tebakkata.py adalah sebagai 
berikut: 


#!/usr/bin/env python 


#tebak kata 
#Noprianto, 2010 
#GPL 


import sys 
import random 


import time 


name - 'Tebak Kata' 

database = ‘/usr/share/dict/ 
words’ 

levels = { 


ds { 
Ten lengen? s 2, 
Mex lenge s 5, 
max time's 30, 
"rounds d 
"mask 1, 


^; 


"maa lengen g 4, 
“Mex langan” s E), 
Nia time's 30, 
"een o 5, 
“mask”: 2, 
ls 

Jg í 
mim lengten’ s S, 
“Mex lengeh 1i, 
meme 30, 
‘wounds =. 7, 
“Mask? o 2, 


hi 


wed cic 


mask char = '*' 


der get words (db): 
ret = [| 
# 
trey: 
Lo = open (db) 


excepc. 


www .infolinux.web.id 


Pel 
H 
rer = (xX.Serie() for x a 
f.readlines()] 
f.close() 


return ret 


det get level worde (Idata) s 
global words 


man len = data min lenguh”! 
max len = ldata['max length'] 
rounds = data | rounds” | 
mask = Idatal| 'mask' | 
H 
Gheiees = ix for x In worde \ 
ir len(x) >= 
ma len and len(x) <= max leni 
ip ys 
iwords = random, 
sample(choices, rounds) 
PSOE 
return ret 
H 
for 1 in Lworcde s 
li = ligste (i) 
# 
pos = random. 
sample (range (1en (1i)), mask) 
Long in pos: 
li[j] = mask char 
masked = à Jeda) 
# 
ret.append( (i, masked) ) 


return ret 


def play(): 
lmin = min(levels.keys()) 
lmax = max(levels.keys()) 
H 
for i in range(lmin, lmax-«1): 
ldata = levels[i] 
pront “LEVEL. sd sd 
words in $d seconds)' %(i, 
Idata | zowel], data max | 
time']) 
lwords - get level 
words (ldata) 
Li nok words: 
print ‘level error: 


no data’ 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL TEBAK KATA 


return Ning 
# 
start = int(time.time()) 


Lor J uno lwords: def main(db): 


input global words 
While input SI 4 [0]: H 
EYS print name 
iaut = H 
raw tpi this (“ges ` San) words - get words (db) 
except if words: 
KeyboardInterrupt: print “using database 
pu ues] from $s (Sd words)’ % (db, 
print “user len(words)) 
gives up' else: 
return print ‘%s: error reading 
print ok database or empty database' $(db) 
stop = int(time.time()) return 
elapsed - stop - start H 
H play () 
ix @l=jse > Leara uma 
time' |: 
print “time wp (58 iE mame — == Un 
seconds)' %(elapsed) Ba: 
return di = eys avew [1] 
# except: 
print 'level clear (3d @la_= Gataloase 
seconds)' %(elapsed) # 
H main (db) E 
print SINI CONGRATULATIONS Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


DATA CENTER : INDONESIA - SINGAPORE - CHINA - GERMANY - USA - AUSTRALIA 


MERO 


DEDICATED 


B/w Intl Up to: 


DAAR NETWORKS 


r k dms w 


I NN 


j w 


COLOCATION VPS HOSTING 


Bw Intl Up to : Bw Intl Up to: 
B/w IIX Up to : 
HDD ' IP Virtual HDD : 
RAN | i RAM 


m 


Bw IX Up to : gw IX Up to : 


pang $$ 


| ON-LINE SUPPORT 


Dpanel, Cpanel, Web P x g 
POP3, E-mail, FTP tt 








F NL | ' A N Es ' AA pP, ju m m m runs = = Fh m | 
Eihttp://id.daxa.net - into@daxa.net — (021) 9700 8000- 5022 6000- 526 8000), 


INFOLINUX H 09/2010 57 


WORKSHOP OFFICE 


Menggunakan Nama sebagai Address 


OpenOffice.org Calc mendukung penggunaan nama Namun dengan nama sebagai address, kita bisa men- 
sebagai address. Apabila tidak diinginkan, kita bisa jumlahkan kolom “Data”: 
men-disable fitur ini. 





-SUM ('Data') 
Mengembalikan: 100 








Sebagai latihan, pada OpenOffice.org Calc kita memi- 
liki data sebagai berikut: 


Data 
10 
20 
30 
40 


©oa AIIN | — 


Untuk menjumlahkan nilai-nilai pada A2:A5, kita bisa 
a... fungsi sum seperti contoh berikut: 
-SUM (A2 :A5) 
Mengembalikan: 100 


Kita bisa mengubah Data pada Al menjadi nilai lain 
dan hasil sum akan tetap sama. 


Apabila fitur ini tidak diinginkan, kita bisa disable 

dengan langkah-langkah berikut: 

€ Akses menu Tools | Options | OpenOffice.org Calc | 
Calculate. 

@ Nonaktifkan pilihan Automatically find column and 
row labels. 





Noprianto [noprianto C) infolinux.co.id] 





> 


Price oS 






Bandingkan Dua Bilangan dengan delta() 


Untuk membandingkan apakah dua bilangan sama atau -DELTA (10001000) 
berbeda, kita bisa mempergunakan fungsi delta(). Mengembalikan: 1 


Te j 


15 OpenOffice.org Calc., fungsi delta() memiliki 
ss mali | 


parameter sebagai berikut: 
DELTA (Number 1;Number 2) 


Penjelasan: 

@ Number 1 dan Number 2 adalah bilangan-bilangan 
yang akan dibandingkan. 

@ Fungsi mengembalikan TRUE (1) apabila kedua 
bilangan tersebut sama. Selain itu, fungsi mengemba- 
likan FALSE (0). 


Sebagai contoh, arahkan kursor ke salah satu sel, lalu 
ketikkan fungsi berikut: 

-DELTA (1; 1000) 
Mengembalikan: 0 Noprianto [noprianto @infolinux.co.id] 


F 





=—F m 
imi E WI 


58 09/2010 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 














OpenOffice.org menyediakan berbagai fungsi untuk kon- 
versi dari binari ke desimal, oktal, ataupun heksadesimal. 


1 Untuk konversi dari binari ke desimal, kita bisa mem- 
pergunakan fungsi bin2dec(): 
BIN2DEC (Number) 
Penjelasan: 
@ Number merupakan bilangan binari. 


Contoh: 
-BIN2DEC (1000) 


Mengembalikan: 8 
-BIN2DEC (1111) 
Mengembalikan: 15 


2 konversi dari binari ke oktal, kita bisa memper- 
gunakan fungsi bin2oct(): 
BIN2OCT(Number;Places) 


Penjelasan: 
@ Number merupakan bilangan binari. 


OpenOffice.org menyediakan berbagai fungsi untuk kon- 
versi dari desimal ke binari, oktal ataupun heksadesimal. 


1 Untuk konversi dari desimal ke binari, kita bisa mem- 
pergunakan fungsi dec2bin(): 
DEC2BIN (Number; Places) 


Penjelasan: 
@ Number merupakan bilangan desimal. 
@ Places merupakan panjang string output 


Contoh: 
=DEC2BIN(8) 
Mengembalikan: 1000 
-DEC2BIN(8; 6) 
Mengembalikan: 001000 


2. konversi dari desimal ke oktal, kita bisa mem- 
pergunakan fungsi dec2oct(): 
DEC2OCT (Number; Places) 
Penjelasan: 
@ Number merupakan bilangan desimal. 


wwwi.infolinux.web.id 


Konversi Binari ke Desimal, Oktal, dan Heksa 


Konversi Desimal ke Binari, Oktal, dan Heksa 


WORKSHOP OFFICE 


> a 


@ Places merupakan panjang string output. 


Contoh: 
-BIN2OCT (1000) 
Mengembalikan: 10 


=BIN20CT(1000; 4) 
Mengembalikan: 0010 


Untuk konversi dari binari ke heksadesimal, kita bisa 
mempergunakan fungsi bin2hex(): 
BIN2HEX (Number; Places) 


Penjelasan: 
@ Number merupakan bilangan binari. 
@ Places merupakan panjang string output. 


Contoh: 
=BIN2HEX(1000) 
Mengembalikan: 8 


-BIN2HEX (1111; 4) 
Mengembalikan: 000F 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


> ae 





@ Places merupakan panjang string output. 
Contoh: 
=DEC20CT (10) 
Mengembalikan: 12 


=DEC20CT(10; 4) 
Mengembalikan: 0012 


Untuk konversi dari desimal ke heksadesimal, kita bisa 
mempergunakan fungsi dec2hex(): 
DEC2HEX (Number; Places) 


Penjelasan: 
@ Number merupakan bilangan desimal. 
@ Places merupakan panjang string output. 


Contoh: 
=DEC2HEX (255) 
Mengembalikan: FF 


—DEC2HEX (255, 4) 
Mengembalikan: 00FF 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 








Ce ol 





INFOLINUX = 09/2010 59 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Animasi Teks Sederhana 


Pada workshop ini, kta akan membangun animasi teks 
sederhana, dimana karakter kedua dan seterusnya dige- 
ser satu posisi ke kiri, dan karakter pertama ditempatkan 
pada akhir teks. 


Berikut langkah-langkah untuk membangun animasi 
teks sederhana. 
Siapkan sebuah gtk.Label() dengan isi “InfoLinux ' 
Tempatkan gtk.Label() ini di dalam window utama: 
self.win = gtk.Window() 


self Jbl = gtk tabel “Intokinux “) 
self .win.add (self .1bl1) 


Setiap 500 mili detik, kita panggil sebuah fungsi text - 
PAD | Karena bekerja dengan gobject, jangan lupa 
untuk mengimpor modul gobject: 

import gobject 


gaby Timeout acl (200, gelt, text amim) 


3 elasan lain untuk membangun animasi teks adalah 
sebagai berikut. 
@ Dalam fungsi text anim(): 


dream (sel. 


@ Kita dapatkan isi label: 
1 = Se puc E 


@ Kemudian, kita membuat label baru yang disusun 
dari karakter kedua dan seterusnya dari label yang 
didapatkan sebelumnya, ditambah karakter pertama 
label yang didapatkan sebelumnya tersebut: 

12 = [is] + oi 


@ Label baru kemudian kita tampilkan: 
self, lol. get test (12) 


@ Kita kembalikan nilai True agar fungsi ini dipanggil 
kembali: 


return True 


Berikut source code animasi_teks.py. Pastikan pygtk 
ls terinstalasi dengan baik. Setelah itu, Anda 
cukup menjalankan perintah python animasi teks.py: 

#!/usr/bin/env python 


import gtk 
import gobject 


60 09/2010 m INFOLINUX 





class Main: 
det mi eere dig) 

self.win = gtk.Window() 
self win set selze recguest (300, 150) 
Solr wil Camect (destroy, Gtk maim Guit) 
# 
gel lol = gtk.bhabet('Infolbhanmux ') 
# 
self.win.add(self.lbl) 
self.win.show all() 
# 
llo Jee -timeout acd (700 ce Ces anim) 


deft text kanan Seli) s 
J = gelf. llol get Beri) 
12 = Il [is] + TITO] 
gelT, lol. set text (12) 


return True 


iE neme s == ` main g 
app = Main’) 
gtk.main() 


Kita juga dapat mengubah ukuran, font, warna dan 

format teks pada gtk.Label. Untuk melakukan hal ini, 
kita dapat menggunakan fungsi self.lbl.set_markup(). 
Sebagai contoh di sini, untuk teks InfoLINUX, kita akan 
menggunakan font jenis Arial dengan ukuran 40, dan 
dalam kondisi cetak tebal: 


self.lbl = gtk.Label() 

Sele. lol set markup'! sb-«span font dese- Arial 
40" foreground="blue”>InfoLINUX «/span»«/b»') 

# 


deft text amimi sel) s 
J = gelf, bl get besi) 
12 = Il [is] + 1 [0] 
13 = '«b»«span font desc-"Arial 40" 


foreground="blue”>%s</span></b>’ %(12) 


self, lol. gert mean cup (32) 


INUX InfoL 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id| 


www .infolinux.web.id 








Input Password tanpa Echo 


Python menyediakan modul getpass yang dapat digu- 
nakan untuk meminta input password tanpa echo. 





1 Pertama-tama, kita impor modul getpass: 


>>> import getpass 


Setelah itu, kita bisa gunakan fungsi getpass() milik 
modul getpass: 


getpass([prompt[, stream]]) 


oer eni riyani ntar $ python 
2.6.5 (r2805:79853, Apr 16 2818, 13:69:56) 

| on Linuxz 

". copyright", "credits" or "license" for more information. 
- impürt gestas. 
Pee password = getpass.getpass (“Enter password: "| 
"nter pasword 
eee password 
‘teat’ 


AI 


>>> password = getpass.getpass('Enter password: `) 


Enter password: «isikan: test, diikuti ENTER» 





WORKSHOP PROGRAMMING 


< a HON 
(e gui" 


= 


>>> password 


"pesi" 
Sebagai tambahan, modul getpass juga menyediakan 
fungsi getuser(), yang mengembalikan login name user: 


getuser() 


>>> user = getpass.getuser() 







2mm USS, 


“Supri yanto 













| pyrthan 
IB 2815, 13:04-55] 


n 2.65.5 (res: 


[GCC 4,48,3] ae Linux? 





i E sn 
79063. Apr 






Type "help", "copyright", "credits" or “license” Tür mare intfarmst inn 
s import pelat 
patrunrd e jet. gelang ['Emter password 






nter naizwerc 
k PELIK 
svunrd' 










»- ger 
iusrivanio' 






Noprianto [noprianto (C) infolinux.co.id] 


Import Modul dengan Modul imp 


Dalam aplikasi tertentu, dimana modul bisa dibangun oleh 
user (dan lokasi tidak pasti), dan impor modul tidak bisa 
dilakukan dengan statement import Xnama module» atau 
fungsi. import (nama module), kita bisa mempergu- 
nakan modul imp. 


Sebagai contoh, kita membuat modul a.py di /tmp, 
dengan isi sebagai berikut: 
a = 100 
Tanpa harus menambah /tmp ke dalam sys.path, kita 
bisa mencari keberadaan modul a dengan modul imp: 


>>> LOOLE Amp 


Contoh pencarian sukses: 
>>> £, path, dese = imp tnd moculela’, qot mp 
— I 
«open file ‘/tmp/a.py’, mode 'U' at 0xb7c794e8» 
>>> Pata 
'/tmp/a.py' 
>>> Gece 
(os KE wel) 

Contoh pencarian gagal: 
>>> R2 PATNA, 


emo 


dése2 = imp tind module “nottoundmodule', 


www.infolinux.web.id 





Traceback (most recent call last): 


File “estdins”’, line 1, in «modules 


ImportError: No module named notfoundmodule 



















pr KARENA pri yanto: laptop: oe 
Python 2.6.5 [r205:7906831., Apr 18 2010, 13:09:55) 
NGO 4.4.3] nn Liring 
'capyright*^, “credits” of *license* for more information 





Type “help” 
bee import imp 
ix f. path 









desc = jap, find sodule|'a', P Aap) 










kopen file üxh?61cidü» 
Dow» path 

| /tep/à.py' 

ei DESC 


[ pe, Ur. 1) 


Fiep/a.py , mode U at 







Setelah berhasil ditemukan, kita bisa 
modul tersebut: 


mengimpor 
>>> ma = Imo. load modale ya, mapa desc) 
=> > > Ie 

«module ‘a’ from ‘/tmp/a.py’ > 


259» Mel El 


100 










=> m i f, 





>>> i 
module 'a' 
D» El. 


108 


from '/tmp/a.py'» 






Noprianto (noprianto@infolinux.co.id| 


INFOLINUX H 09/2010 61 


WORKSHOP DISTRO 
BlankOn 6.0: Distro Lengkap Buatan Indonesia 


Dengan dibuat berbasiskan distro Ubuntu 10.04 LTS, 
BlankOn 6.0 menyajikan beragam teknologi terbaru di 
Linux, beserta dengan kelengkapan paket aplikasi multi- 
media dan codec multimedia tambahan. 


Tahapan Instalasi 

Sebelum melakukan proses instalasi BlankOn 6.0, pasti- 

kan Anda sudah mem-backup data penting di harddisk 

terlebih dahulu. Setelah melakukan proses backup, beri- 

kut tahapan instalasi BlankOn 6.0: 

@ Boot dan Instal BlankOn 6.0 
Saat CD atau flash disk yang telah berisi BlankOn 6.0 
digunakan untuk booting komputer, halaman pertama 
akan berisi sejumlah menu untuk masuk ke BlankOn 
6.0. Jika ingin menjalankan BlankOn 6.0 hanya sebagai 
LiveCD, Anda cukup memilih opsi “Coba BlankOn 6.0 
Ombilin”. Jika ingin langsung masuk ke halaman insta- 
lasi BlankOn 6.0, pilih opsi “Install BlankOn 6.0 Ombi- 
lin”. Karena dalam contoh ini penulis ingin melakukan 
instalasi, maka penulis memilih opsi “Install BlankOn 

6.0 Ombilin”. 





@ Halaman Selamat Datang 
Kali pertama masuk ke halaman instalasi, Anda akan 
disambut dengan halaman Selamat Datang di installer 
BlankOn 6.0. Secara default, bahasa yang digunakan 
selama proses instalasi adalah Bahasa Indonesia. Jika 
ingin menggunakan bahasa lain, Anda dapat memilih 
salah satu bahasa yang tersedia pada kotak sebelah 
kiri. Setelah selesai, klik Forward. 

@ Pemilihan Lokasi 
Pada tahap ini, Anda dapat memilih lokasi dimana 
Anda berada. Pilih Daerah dan Zona Waktu yang di- 
inginkan. Setelah melakukan pemilihan lokasi dan 
mengatur jam yang sesuai dengan waktu lokal, klik 
Forward. 

@ Konfigurasi Keyboard 
Secara default, pilihan jenis keyboard yang digunakan 
adalah jenis USA keyboard. Jika menggunakan jenis 
keyboard yang lain, Anda dapat memilih opsi Pilih 
sendiri, lalu pilih jenis keyboard yang Anda inginkan. 
Setelah itu, klik Forward. 


62 09/2010 m INFOLINUX 





@ Persiapan Partisi 


Tahap ini adalah persiapan partisi untuk instalasi 
BlankOn. Pada langkah ini, Anda dapat menentukan 
pembuatan partisi yang diinginkan untuk instalasi 
BlankOn. Tahap ini menyediakan tiga pilihan, yaitu: 
@ Pasang paket-paket tersebut satu persatu, pilih 
salah satunya setiap kali. Pilih opsi ini jika Anda 
menginginkan pemasangan paket satu per satu. 

@ Hapus dan gunakan seluruh cakram. Pilih opsi ini 
jika harddisk yang digunakan dalam instalasi masih 
dalam keadaan kosong atau Anda ingin menggu- 
nakan seluruh kapasitas harddisk untuk melakukan 
proses instalasi. 

@ Tentukan partisi secara manual (advanced). Pilih 
opsi ini, jika Anda menginginkan membuat atau 
menentukan sendiri partisi yang ingin digunakan 
untuk instalasi secara manual. Karena ingin mem- 
buat partisi secara manual, maka dalam contoh 
ini penulis memilih opsi “Tentukan partisi secara 
manual (advanced)”. 

Pembuatan Partisi 
Langkah ini hanya berlaku jika memilih pembuatan 
partisi secara manual. Untuk pembuatan partisi 
secara manual, Anda hanya memerlukan pembuatan 
dua buah partisi, yakni partisi root (sistem) dan par- 
tisi swap. Untuk partisi swap, besar partisi yang disa- 
rankan sekitar 2 x jumlah RAM (misal RAM 512 MB, 
maka partisi swap = 2 x 512 MB = 1024 MB). Jika di- 
perlukan, Anda juga dapat membuat beberapa partisi 
sistem secara terpisah. Setelah pembuatan partisi sele- 
sai dilakukan, klik Forward untuk berlanjut ke tahap 
berikutnya. 
Siapakah Anda? 
Pada tahap ini, Anda dapat mengisikan nama peng- 
guna yang akan dijadikan sebagai nama user, berikut 
denganpassword pengguna yang diinginkan.Jikameng- 
inginkan sistem dapat langsung login dan masuk ke 
halaman BlankOn 6.0 tanpa perlu memasukkan nama 
user dan password, Anda juga dapat memberi tanda 
centang pada opsi Masuk secara otomatis. Setelah 
selesai melakukan konfigurasi di halaman Siapakah 
Anda?, klik Forward. 
Rangkuman Tahapan Instalasi 
Halaman ini berisi rangkuman konfigurasi yang telah 
Anda lakukan pada tahap instalasi. Jika sekiranya ma- 
sih terdapat pilihan yang masih salah dan ingin mem- 
perbaiki, Anda dapat mengulang langkah sebelumnya 
dengan mengklik tombol Back. Namun, jika dirasa 
sudah OK dan proses instalasi dapat segera dilakukan, 
klik Pasang. 


@ Proses Instalasi Berlangsung 


www.infolinux.web.id 


Pada tahap ini, partisi yang dibutuhkan untuk proses 
instalasi akan segera diformat. Beragam paket aplikasi 
yang tersedia juga akan segera diinstalasikan ke 
sistem. Lama proses pada tahap ini tergantung pada 
spesifikasi komputer yang Anda miliki. Tunggu bebera- 
pa saat, hingga proses instalasi pada tahap ini selesai 
dilakukan. Setelah selesai, klik button Restart Seka- 
rang untuk melakukan restart komputer, dan masuk 
ke halaman desktop BlankOn 6.0 . 


Konfigurasi Repositori 
Meski beragam paket yang biasa digunakan untuk beker- 
ja sudah tersedia di BlankOn 6.0, namun ada kalanya ap- 
likasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengako- 
modasi kebutuhan kita. Untuk menangani hal ini, Anda 
dapat mengedit file daftar repositori BlankOn 6.0 yang 
terdapat di Internet. Berikut salah satu daftar repositori 
yang dapat Anda letakkan dalam file /etc/apt/sources. 
list: 
## Repository BlankOn 6.0 on http://arsip.blankonlinux. 
or.id ## 
deb http://arsip.blankonlinux.or.id/blankon ombilin main 
restricted extras extras-restricted 
deb http://arsip.blankonlinux.or.id/blankon ombilin- 
updates main restricted extras extras-restricted 


deb http://arsip.blankonlinux.or.id/blankon ombilin- 


Security main restricted extras extras-restricted 





Setelah melakukan perubahan pada file /etc/apt/ 
sources.list, lanjutkan dengan melakukan update file 
indeks paket dengan menjalankan perintah berikut: 

$ sudo apt-get update 

Setelah selesai melakukan proses indeks paket yang 
terdapat dalam server repositori, kini Anda siap untuk 
melakukan proses instalasi sejumlah paket aplikasi yang 
tersedia di server repositori. Jika komputer Anda tidak 
menginginkan DVD repositori BlankOn 6.0 


Aplikasi Graphics 

Pada repositori BlankOn 6.0 terdapat sejumlah paket 
aplikasi grafis pilihan yang menarik untuk diinstalasikan. 
Beberapa di antaranya: Blender, F-Spot, GThumb, dan 
Scribus. Untuk menginstalasikan paket-paket tersebut, 
jalankan perintah berikut dari Terminal: 


wwwi.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


$ sudo apt-get install blender f-spot gthumb scribus 


Aplikasi Internet 
Meski secara default, BlankOn 6.0 sudah menyediakan se- 
jumlah paket Internet, namun paket aplikasi yang diser- 
takan mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ter- 
dapat sejumlah aplikasi Internet di repositori BlankOn 
6.0 yang cukup menarik untuk digunakan, di antaranya 
Mozilla Firefox, Flash Player, FileZilla, Mozilla Thunder- 
bird, dan Multiget. Untuk menginstalasikan paket-paket 
tersebut, jalankan perintah berikut dari Terminal: 
$ sudo apt-get install firefox flashplugin-installer 
filezilla thunderbird gwget multiget 


Aplikasi Sound & Video 


Hidup ini terasa hampa tanpa adanya musik. Apalagi jika 
karena musik, dapat menambah semangat Anda dalam 
melakukan pekerjaan. Pada BlankOn 6.0, sebenarnya su- 
dah disediakan aplikasi Exaile sebagai pemutar file musik. 
Namun, untuk menambah deretan fungsi multimedia di 
BlankOn 6.0, repositori BlankOn 6.0 sudah menyediakan 
aplikasi, seperti Audacity, Audacious, Banshee, Cheese, 
Kino, Mplayer, VLC Media Player, Xine, dan yang lain- 
nya. Untuk menginstalasikan deretan paket multimedia 
tersebut, jalankan perintah berikut dari Terminal: 

$ sudo apt-get install audacious audacity banshee cheese 

sound-juicer kino gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10- 

fluendo-mp3 gstreamer0.10-plugins-good vlc mozilla- 

plugin-vie xinesul xXine-plugin 

Semua paket aplikasi tambahan yang dijelaskan di 

atas, juga sudah tersedia dalam ekstra DVD InfoLINUX 
09/2010 pada direktori “/DVD_DL-IL092010/DVD_ 
DL-IL092010/RUBRIK/workshop/distro/extras-deb- 
blankon-6.0". Untuk menginstalasikan semua paket deb 
pada direktori tersebut, cukup menjalankan perintah 
berikut dari Terminal: 

$ Suda ciko -i ~, deb 

Dengan menggunakan desktop BlankOn 6.0, berarti 

Anda mendukung produk buatan Indonesia. Gunakan 
distro BlankOn untuk mencerdaskan kehidupan bangsa! 


emana di 
a AE EL LE É rara kas 
k a= =s i= 
PLI [ss rasa 


a V wamaq Ka na a aki um Gum 





Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 09/2010 63 


KUIS 









| 





















MKAJZZNTAHJMHHB 
IRKEZNRIAMMI IMA 
NABJZAZJMRJAAJB 
BAMHREBAKRJOJJR 
AHAARANJARJIRNB ASIARAYA COMPUTRONICS 
RMTAKMMMMZRMRR J - ZU 
BIAAKRARJAARJZN Nee a o 
MONAJATRKHKKAZM ME 
TANAHZNZRBARJH COMPUTRONICS? 
OBAHMEZTJMNHI Ak me 
INNZMMJIKHMZKNKA 

| | | | ee COMPUTRONICS 
TRAEAZEH I H AWR N KN menyediakan 2 buah 
HHI ARNRINKWZRMH STE MP5 untuk 
AAHZRHBKBAOANA J 2 orang pemenang. 
| | j | A MEH ( aca keterangannya 
IMAHINTAKRMBHB JOM > k 






di bawah ini. 







Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi beberapa nama distro Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, maupun 
diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 











Termasuk dalam kategori apakah beragam paket aplikasi yang tersembunyi pada gambar di atas? 
A. Wiki B. Aplikasi Islami C. Groupware 








Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>09<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 09 A Budi Santosa SHB Pe nix 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000++/SMS berlaku untuk semua operator). sone fren Fa 


Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, JI. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 22 September 2010. Daftar pemenang akan kami umumkan pada /nfoLINUX No. 11/2010. 





Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


G4 09/2010 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 





berlangganan Hemat 


CREATE TOUR OW Wiki 


WEB WIKIJONLINE 


Hust dokumen ‘Thar Wiki yang berstat dinami 


w a 
gg rati Ger 


Anak-anak un vo === Hubungi: 

nor pee Sirkulasi Pinpoint Publications (DPKU) 
rere Distro Enterprise 

gsr ^ — 1 Telp: (021) 4682-6816, 7079-6499 

Ge — uris! Fax: (021) 4682-8919 

a can e-mail: sirkulasi@pcmedia.co.id 








FORMULIR BERLANGGANAN 


DATA PRIBADI 
(Pilih dengan tanda V dan isi dengan huruf kapital) 


[v] Saya ingin berlangganan majalah InfoLINUX: 
NO. PAKET HARGA 
LANGGANAN LANGGANAN 
[16 Bulan (6 Edisi) | Rp229.500 
[] 1 Tahun (12 Edisi) Rp432.000 
Pulau Jawa O 6 Bulan (6 Edisi) Rp240.000 
(Jateng, Jabar, Jatim) O 1 Tahun (12 Edisi) Rp450.000 


Bali/Sumbar [D] 1 Tahun (12 Edisi) 
4. | Sumut/Kalimantan/Sulawesi LI 1 Tahun (12 Edisi) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| "— 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





Nama Lengkap: 
Alamat: 
Kode Pos: 
Telepon: Fax: 
Mobile/E-mail: 
Mulai berlangganan Edisi: 


Cara Pembayaran: 

Transfer ke BCA Cabang Rawamangun 
a/n PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA 
No. Rekening 094 303 3533 

, Bukti transfer & formulirini | 
| harap di-fax ke (021) 4682-8919 
| | 


MAKIN DEKAT 
DENGAN ANDA 


LUAR JAWA Medan: Pustaka Obor 
061-4145622 e Pekanbaru: Jack 0761- 
27706 e Padang: Taman Bacaan 0751- 
35150 e Palembang: TB Sriwijaya 0711- 
320679 e Jambi: Gloria 0741-23360, 
Elieson 0741-24424 e Bengkulu: TB 
Zaldy 0736-24291 e Pangkal Pinang: 
Supermini 0717-423973, Idris Hadi 0717- 
424547 e Tanjungkarang: Tohoma 0721- 
261839, Intisari 0721-64026 * Pontianak: 
Angkasajaya 0561-734689, Ridho 0561- 
7/5843 * Balikpapan: TBTerang 0542- 
421301, Antra 0542-396003 e Samarinda: 
Aziz 0541-260235, A.Terang 0541-741768 
e Banjarmasin: Naprin Budhi 0511-65475 
e Palangakaraya: Fathir 0536-28317 ° 
Makasar: Telly 0411-321795, IndahJaya 
0411-330707 * Kendari: TB Ade 0401- 
21613 * Palu: Ramedia 0451-421218, 
Masrun 0451-423805 e Manado: Lok 
Book Store 0431-852734 * Denpasar: 
Corsica 0361-226358, TB Anna 0361- 
427594, Gunung Agung dan Gramedia ° 
Mataram: Titian 0370-622188 e Kupang: 
Rapi 0380-832033 


PULAU JAWA Cilegon: Torpedo 
Agc 0254-391460 * Serang: Estica Agc 
0254-202292 e Bandung: Alphabet Agc 
022-6006000, Gunaraya 022-4232513, 
Wahyudin Agc 022-6011414 e Garut: 
Monita Agc 0262-23479 e Tasikmalaya: 
Nasuha 0265-334064 * Indramayu: 
Kompas Agc 0234-484032 * Cirebon: 
Cirebon Agc 0231-203376 * Tegal: Tegal 
News Agc 0283-356138 e Pekalongan: 
TB Rajamurah 285- 424463, Fajar Agc 
0285-431466 ° Semarang: Erlangga Agc 
024 -8313405, Hartono Agc 024-3545301, 
Adila Agc 024-3560615, Hariani Agc 024- 
3541832, TB Prasojo 024-569561 * Solo: 
TB ABC 0271-644345, Sendang Mulia Agc 
0271-633751 * Yogyakarta: Hidup Agc 
0274-587921-Lamhaba 0274-541808, 
Togamas, dan Gramedia ° Magelang: TB 
Larista 0293-368060 * Purwokerto: TB 
ABC 0281-638344, SHS Agc 0281-622485 
e Surabaya: Kantor Perwakilan 031- 
8291511, Gunung Agung dan Gramedia ° 
Malang: Yahya Oentoeng 0341-3410105 
e Kediri: TB Alief 0354-684211 * Jember: 
TB Amanah, Gunung Agung 


TOKO BUKU JABOTABEK 
Maruzen: Blok M 7268334, Sultan 
Agung 8307641 e Kharisma: Cijantung 
87793375, Cinere 7534125, Cilandak 
18840163, Taman Anggrek 5639343, 
Puri 5822629, Pamulang 7445019 
Kalimalang 8601887, Klender 86605956 
e Gramedia: Matraman 8581763, Pondok 
Indah 7506997, Pintu Air 3843800, 
Melawai 7203445, Gajahmada 2601234, 
Citraland 5606363, Pluit 6683620, Cinere 
7540663, Bekasi 8840401, Bogor 0251- 
356341 * Gunung Agung: Pondok Indah 
1506901, Taman Anggrek 5639045, 
Citraland 5681512, Kwitang 3102004, 
Blok M 7209344, Arion 7413078, Atrium 
3867831, Lokasari 6254730, Bogor 0251- 
326876 * News Stand Niaga Tower 
2505250 e Time PI 330434 e Newstand 
WTC Sudirman 5211216, Mandarin 
5678888 e Trio 7982331 e JBC Kalibata 
7970350 e CabangTB Utama 








66 09/2010 


LINUX 


EDISI MENDATANG 


-H a 


Setup Billing Warnet Mkahawa 


Kebutuhan aplikasi utama pada setiap warung Internet 
(warnet) adalah billing warnet. Untuk warnet berbasis 
Linux, Anda dapat memanfaatkan billing warnet 
Mkahawa sebagai aplikasi billing warnet. 


























Program Enkripsi Sederhana 


File sistem terenkripsi terlalu kompleks? GPG terlalu 
merepotkan? Mari kita buat program enkripsi file 
sederhana. Langkah ini dapat pula mengarsip direktori 
menjadi satu file, untuk selanjutnya dienkripsi. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


INFOLINUX 


| i'm / 
ul 






InfoLINUX 10/2010 
Terbit 







Warung Internet 
Berbasis Linux 


Bahasa Pemrograman Aneh 


Semua bahasa pemrograman terlihat selalu serius? Tidak 
sepenuhnya benar. Pada edisi mendatang, kita akan meli- 
hat sejumlah bahasa pemrograman yang aneh. Baik yang 
cukup serius, atau dibangun sepenuhnya untuk humor. 























Stasiun Radio Pribadi 


Jika kesulitan membangun stasiun radio berbasis peman- 
car, alihkan saja ke pembuatan radio streaming berbasis 
komputer dan jaringan. Untuk aplikasi, kita dapat me- 
manfaatkan aplikasi radio streaming di platform Linux. 








www.infolinux.web.id 






27 September 2010 





MAJALAH 
EXTRA 
SPECIAL 


PCMEDIA GROUP 


untuk para pengguna 
PC dengan beragam 
tema dan tutorial 
konkret plus CD/DVD. 





PC MILD EXTRA 02 
Meningkatkan performa 
dan kinerja komputer. 





= = FT... 
EFT EMT Seo F 


e i. E 


PC MILD EXTRA 03 
Meningkatkan performa 
dan kinerja komputer. 


Untuk pemesanan langsung hubungi: 
Sirkulasi Pinpoint Publications (DPKU) 











PCMEDIA SPECIAL 02 


Office 2010 Beta plus trik 
dan tutorial komplet. 


PCMEDIA EXTRA 01 
Cara memroteksi 
komputer Windows XP. 





PCMEDIA EXTRA 02 
Mengupas sistem operasi 
Windows 7 secara detail. 


Telp: (021) 4682-6816, 7079-6499. Fax: (021) 4682-8919 sirkulasi@pcmedia.co.id 


_ — = 





II 


PCMEDIA SPECIAL 03 
Panduan, tes, dan tip&trik 
ponsel BlackBerry. 


INFO LINUX EXTRA 02 
Memahami distro Linux 
Ubuntu dengan mudah. 


INFO LINUX EXTRA 03 
Memanipulasi foto dan 
gambar dengan GIMP. 








ainer 


E E FV E R 


BISNISANDA gegituNYATA 


perusahaan Anda begitu EKSIS 


RAINER 8 CORES SERVER 


SM150C8-2.13 SATA35NR 


ex Intel Xeon E5506 2.13 GHz 4 MB L3 Cache 

Intel SSSOOBCR Server Chipset 

2x Intel Gigabit Ethernet 10/100/1000 

2x Visipro 1 GB DDR3 ECC 

Seagate Barracuda ES 250GB SATAII 32MB cache 24/7 
Tower Chassis 500 Watt Active PFC 


Rp 13.800.000,-* 





"Kami (di ITB) mencoba menggunakan Rainer Server dengan B Core (2x Intel Xeon E5304) dengan RAM 32 GBytes 

untuk sebuah aplikasi komputasi Grid Computing dengan menggunakan sebuah program virtualisasi Vmware dan ia : 

menjalankan 60 virtual server vang berbasis sistem operasi Scientific Linux (SU 4.7) , hasilnya sungguh diluar 7T | 
TUG 


Mudah-mudahan kualitas dari produk yang dihasilkan tetap prima sehingga dapat mengatasi kebutuhan kinerja yang X e O n 


tinggi dari sebuah server" 
QO! Ok Inside 


Basuki Suhardiman, Direktur USDIHTB 








dugaan bahwa kemampuan server ini setara dengan server-server yang di khususkan untuk grid computing. 











Powerful, Ë 


www.rainerserver.net/ dealer — Intelligent. : 


*Harga sudah termasuk PPN dan FOB Jakarta AA — 











